03/2005 Rp28.000 + 2CD 


INUA 


DO MORE WITH LINUX & OPEN SOURCE 








INFO 


INSTALASI SUSE LINUX LEWAT JARINGAN. h16 


URANSA: ant PUUE 


UNU 


Pembahasan aplikasi-aplikasi penunjang transfer fil 
antar-client di sebuah jaringan komputer baik Linux 
besinya Linux, maupun Linux dengan Windows h3: 


5 AN 
Y A 
P 
DIST 


Dominions Demo 
Demo game epic. 
















IRC Client 


Senang melakukan chatting? Banyak sekali aplikasi 
, IRC client yang tersedia di Linux. Tengok 6 | 
sa 4 Gi antaranya! h26 














Pembahasan langkah-langkah penggunaan service 
direktori OpenLDAP sebagai back-end untuk 
otentifikasi sistem. h68 


Majesty Gold Demo {i =p 
Permainan simulasi z. | 
strategi menarik. 


SES 
K3b 0.1 1 17 2g 1 ‘ ~i Kalau di Windows ada Visual Basic, maka di Linux 
Aplikasi burning cd/dvd SNN ~~ ada TCL. Seperti apakah bentuk TCL ini? Lalu, apa 
buatan Sebastian Trueg. tamu,” hubungannya dengan Tk? h46 














7 Tutorial 
‘= #Sharing File/Printer Linux dan Windows. h52 
N “Bekerja dengan smbclient. h64 
1g for = #Pemrograman Multiplatform WxWindows. h72 


3, 








Scribus 1.2.1 
Dunia publishing pada 
Linux. 


| 














301063 


























995152 











8 


Berita | Ulasan | Adu Software | Utama | Bisnis | Apa Sih Sebenarnya... | Tutorial 





DARI REDAKSI 


Seuntai Kata Dari Kami 








Linux dan Internet 


inux dan open source sangat dekat dengan 

jaringan komputer, khususnya yang ber- 

hubungan dengan protokol Internet. Saat 
ini, Linux telah menjadi tulang punggung In- 
ternet termasuk di Indonesia, misalnya sebagai 
router. Bahkan lebih dari itu, banyak aplikasi 
server Internet berjalan di atas sistem operasi 
Linux atau sistem operasi open source lainnya, 
misalnya server web, ftp, dan e-mail. Anda dapat 
menyimak laporan “Bisnis” edisi ini untuk men- 
getahui lebih jauh peran Linux sebagai bagian 
dari infrastruktur jaringan dan server-server di 
Internet. 

Lalu, bagaimana dengan desktop untuk men- 
gakses Internet? Pada era 90-an, Linux belum 
populer sebagai desktop, karena belum tersedia 
banyak aplikasi berbasis GUI (Graphical User 
Interface). Tapi kini, Linux boleh dikatakan 
telah matang sebagai desktop untuk jaringan 
dan Internet. Tersedia banyak pilihan aplikasi di 
Linux yang berfungsi seperti Windows/Internet 
Explorer, misalnya Kongueror, Nautilus, dan 
Firefox. Sebagai contoh, dengan Kongueror di 
Linux, kita dapat mengakses aplikasi web, ftp, 
dan Windows file sharing seperti yang dapat di- 
lakukan dengan IE di Windows. 

Distro-distro Linux terkenal saat ini, seperti 
Mandrake dan Fedora Core, termasuk BlankOn 


Linux dari Indonesia, telah menyediakan ap- 
likasi untuk chatting dan ber-Yahoo-messenger, 
misalnya Gaim. Urusan sharing file di Linux juga 
tidak berbeda jauh dengan di Windows, seperti 
yang dikupas dalam laporan “Utama” edisi ini. 

Singkatnya, selain sebagai router dan server, 
Linux dan peranti lunak open source lainnya 
juga dapat digunakan sebagai aplikasi desktop 
yang berbasis teks dan grafis. Ditambah aplikasi 
OpenOffice.org, maka sekolah, kampus, warnet, 
dan perkantoran tidak akan “menderita kergan- 
tungan” kepada Windows seperti yang selama 
ini terjadi. Komputer desktop juga menjadi lebih 
aman terhadap worm dan virus yang biasa me- 
nyerang Windows. 

Namun, tidak ada yang sempurna di dunia 
ini. Beberapa distro Linux masih belum meny- 
ertakan driver untuk peranti keras jaringan yang 
tergolong baru, seperti kartu jaringan wireless 
(W-LAN card) dan bluetooth. Sayangnya, ti- 
dak semua vendor peranti keras menyertakan 
driver produknya untuk Linux. Mereka hanya 
menyediakan driver untuk sistem operasi bu- 
kan Linux, seperti MS Windows dan Apple 
Macintosh. Tapi, kita sangat beruntung dengan 
terus berkembangnya Internet, karena beberapa 
driver peranti keras untuk Linux telah tersedia 


di sana. A 











BACAAN PENGGEM 


PERKAWINAN 


Ar U — 


T tira 


ios WARTAEKONOMI 


Ta Vote” 


E "i 


—_ 1 


www.infolinux.web.id 





RUSMANTO 
PEMIMPIN REDAKSI 


(rus@infolinux.co.id) 


=LINUX 
Kontak 


E-mail redaksional: 
redaksi@infolinux.co.id 


Klinik bantuan Linux: 
klinik@infolinux.co.id 


CD yang bermasalah: 
redaksi@infolinux.co.id 


Mailing-list pembaca: 
pembaca@infolinux.co.id 
mendaftar: 
pembaca-subscribe@infolinux.co.id 


Ingin mengirimkan naskah: 
submissions@infolinux.co.id 


Sirkulasi: 
sirkulasi@infolinux.co.id 


Situs: www. infolinux.web.id 


Alamat surat ke: 

Jl. Kramat IV No. 11 Jakarta 10430 
Telepon: (021) 315-3731, 
230-5318, 316-2108 

Faksimili: (021) 315-3732 


Berlangganan InfoLINUX atau 
pemesanan edisi-edisi sebelumnya: 
Telepon: (021) 4682-6816, 
461-6779 

Faksimili: (021) 4682-6817 





INFOLINUX 03/2005 3 





Berita | Ulasan | Adu Software | Utama | Bisnis | Apa Sih Sebenarnya... | Tutorial 








InfoLINUX 03/2005 





Dari Redaksi 
Indeks 
Berita dan Profil 


Linux, Tren E-Bisnis 2005 
Google Menarik Orang Firefox 


Indeks 


7 


IBM Melepaskan 500 Patennya ke Open Source 7 


Profil: Stefanus Wayanartha, Programmer QT 


di Linux 

HP Menjual Linux Media Hub 

Robot Pemain Bola Berjalan Dengan Linux 
Sun Solaris 10 Mengancam Linux 

Server Zen Box Melakukan Debutnya 
Profil: Andri Darmawan, Praktisi Oracle di 
Linux 


Opini 

I Made Wiryana: 

Membuat Windows XP Seenak GUI di Linux 
Budi Rahardjo: 

Standar Kompetensi Bidang Operator dan 
Programmer 

Michael S. Sunggiardi: 

Menuju TI Indonesia yang Maju 


Surat Pembaca 
Pengantar Ulasan 


Ulasan Hardware 
GIGABYTE X 800XT Platinum 


4  INFOLINUX 03/2005 


~ 


10 


11 


12 


14 


16 


17 






MSI FX5700LE 
LG GSA-4163B 
MSI DR16-B2 
M-POWER 
Enlight V.808 


Ulasan Distro 
ParallelKnoppix 2005-01-10 
MultiDistro 2.0 


Ulasan Software 
Argus 2.0.5 
gwget 0.9 


Ulasan Game 
glchess 
Koules 


Ulasan Buku 

The TCP/IP Guide 

Zope 3 Developer's Handbook 
SUSE 9.1 Personal Edition 


Pengantar Adu Software 


Adu Software 
kvirc 2.9.9 
Mozilla IRC 1.6 
Gaim 0.75 

Xchat 2.0.7 
Kopete 0.8.1 
konversation 0.13 


www.infolinux.web.id 


17 
18 
18 
19 
19 


20 
20 


22 
22 


24 
24 


25 
25 
25 


26 


27 
27 
28 
28 
29 
29 








Gw 
A dows manage 2 0.9 
far 
"Sra? ting 
WER 24 wat 





Software Pilihan 


Info CD 


Bisnis 
Linux di Sebuah NAP dan Data Center 


Komunitas 


Apa Sih Sebenarnya... 
TCL? (bagian 1) 


Klinik 


Tutorial 

Instalasi Oracle 9i Ada Red Hat 9 (2) 
Samba, Sharing File/Printer Linux dan 
Windows 

Zero Configuration Networking (2) 
Lebih Lanjut dengan Apache di SUSE 
Bekerja dengan smbclient 

Otentikasi Menggunakan Directory Service 
OpenLDAP 

Pemrograman Multiplatform dengan 
WxWindows (1) 


Info Harga 
Teka-Teki Linux 


Edisi Mendatang 





82 


BERITA 





Sekilas Info dari Dunia TI 


Berita | Ulasan | Adu Software | Utama | Bisnis | Apa Sih Sebenarnya... | Tutorial 








6 


mMOpen Source Development Labs 
(OSDL) pada pertengahan Januari lalu me- 
nyangkal bahwa kernel Linux akan ditulis 
ulang karena terbentur pada pelanggaran 
paten. Pada artikel yang berasal dari Linux 
Business Week tersebut mengatakan 
bahwa IBM, Intel, dan OSDL akan men- 
gumumkan pada 25 Januari 2005 bahwa 
kernel Linux akan ditulis ulang untuk 
menghindari pelanggaran-pelanggaran 
paten dari Microsoft. 


MKDE 3.4 beta 1 diluncurkan oleh KDE 
Project pada tanggal 13 Januari 2005 lalu 
melalui situs resminya. Versi terbaru dari 
KDE ini diharapkan lebih baik dari versi 
sebelumnya dan terutama menawarkan 
kecepatan dalam performanya serta 
menawarkan fitur-fitur baru. Versi terbaru 
ini dapat di download pada alamat http:// 
download.kde.org/unstable/3.3.91/sre. 


mXfce Team pada pertengahan Januari 
lalu mengumumkan peluncuran dari Xfce 
versi 4.2.0, yang merupakan versi mayor 
baru dari Xfce Desktop Environment dan 
Development Framework untuk platform 
Unix dan Unix-like. Pada versi yang baru 
ini, Xfce dilengkapi dengan aplikasi- 
aplikasi baru seperti session manager 
dan sebuah aplikasi binder, theme icon 
yang baru dan indah, mendukung fitur- 
fitur yang terbaru (seperti ekstensi X.org 
Composite), peningkatan pada kegunaan 
dan performa, dukungan lebih baik pada 
multihead desktop, dan beberapa pen- 
ingkatan lainnya dari versi sebelumnya. 
Anda dapat mendownload Xfce terbaru 
pada alamat http://www.xfce.org/index. 
php?page=download. 


mAdobe System telah merilis versi ke- 
7 dari produk Acrobat, sebuah software 
untuk membuat file-file PDF dengan fitur- 
fitur kolaborasi yang telah di-upgrade, 
dan sekarang bekerja pada versi beta dari 
Adobe Reader 7 yang gratis untuk Linux. 


M Korg meluncurkan Korg OASYS Open Ar- 
Chitecture Synthesis Studio yang berjalan 
di Linux. Korg yang selalu menjadi inovator 
dan masih belum kehilangan sentuhannya 
pada versi Linux ini. 


INFOLINUX 03/2005 


Linux, Tren E-Bisnis 2005 





erkembangan Linux dengan seiring- 
nya waktu memperlihatkan perkem- 


bangan yang menakjubkan. Melihat 


perkembangan Linux di tahun 2005 ini, para 
analis peneliti di eMarketer telah membuat 
daftar 10 teratas tren e-bisnis tahun ini, dan 
di antaranya terdapat Linux. eMarketer 
memperkirakan peningkatan Linux pada 
server, PC, dan paket software. IDC mem- 
perlihatkan pasar Linux pertahunnya akan 
berkembang 26% dari 2003 ke 2008. 

Kemungkinan perkembangan Linux ini 
terjadi karena perhatian pada keamanan 
dan kualitas. Keamanan TI juga akan men- 
jadi tren e-bisnis tahun ini menurut perki- 
raan eMarketer. Tentu hal ini juga dapat 
berhubungan dengan Linux. 

Tren lain yang juga mencuri perhatian 
adalah tag Radio-Frequency Indentification 
(RFID). Salah satu dari kegunaan tag RFID 
ini adalah menggantikan barcode pada ba- 
rang belanjaan di swalayan. Dalam tag RFID 
akan menyediakan informasi mengenai ba- 
rang secara detail dan ketika melewati kasir, 
petugas kasir tidak perlu mengecek harga 
masing-masing barang secara manual seper- 
ti halnya barcode, tetapi daftar harga barang 
beserta total keseluruhan harga barang akan 
muncul di monitor petugas kasir secara oto- 
matis ketika melewati meja kasir, sehingga 
pelanggan tinggal membayar total belanjaan 
tersebut. eMarketer menyebutkan laporan 


www.infolinux.web.id 


AMR Research yang mengatakan bahwa 
para perusahaan barang-barang konsumen 
menghabiskan USS250 juta hanya untuk 
tag-tag RFID saja. Dan bulan Januari 2005, 
penyedia utama Wal-Mart Stores Inc. harus 
mengirimkan barang-barang yang sudah di- 
beri tag RFID ke pusat distribusi Wal-Mart 
di Dallas, Amerika Serikat. 

RSS atau Rich Site Summary atau ada 
juga yang mendefinisikan sebagai Real 
Simple Syndication, juga merupakan salah 
satu trend e-bisnis di tahun 2005. Format 
XML akan menjadi pendobrak penyatukan 
berita-berita dan content melalui Internet, 
demikian kata direktur peneliti eMarketer 
Yael Marmon. Tahun ini para pengiklan 
akan mulai untuk menggunakan RSS untuk 
beriklan. 

Demikian juga jasa dan content broad- 
band wireless akan mengukuhkan dirinya 
sebagai tren e-bisnis tahun ini, walaupun 
persaingannya dengan para perusahaan 
telekomunikasi dalam hal pengiriman data 
yang berukuran raksasa masih berada di 
bawah. Hal ini berhubungan dengan tren 
e-bisnis lainnya, yaitu voice over IP (VoIP) 
akan diperkirakan berkembang lebih cepat 
tahun ini dibandingkan tahun 2004. Karena 
tahun lalu, bisnis lebih banyak mempelajari 
mengenai arti dari VoIP dan kegunaannya. 
Dan tahun ini, jumlah pengguna VoIP akan 
berkembang secara signifikan. A 


Berita | Ulasan | Adu Software | Utama | Bisnis | Apa Sih Sebenarnya... | Tutorial 





Google Menarik Orang Firefox 


elihat kepesatan yang dialami Firefox 

dalam penggunaan browser di selu- 
ruh dunia, Google yang isunya akan mem- 
buat browser sendiri menarik dua pengem- 
bang Firefox, yaitu Ben Goodger dan Darin 
Fisher. 

Ben Goodger yang berasal dari Selandia 
Baru merupakan pemimpin teknisi dari 
proyek Firefox. Ketika ia mengumumkan 
telah disewa oleh Google, situs-situs berita 
di seluruh dunia langsung menyiarkan ber- 
bagai komentar dan spekulasi mengenai 
posisinya di proyek Firefox dan Google. 
Namun, Ben menolak untuk berkomentar. 
Dari juru bicara mengatakan bahwa Ben 
Goodger hanya merupakan pegawai biasa, 
dan sebagian waktunya masih digunakan 
untuk Yayasan Mozilla, sehingga ia masih 
melanjutkan pekerjaannya di Firefox. 

Darin Fisher yang merupakan pengem- 
bang pada bagian cookies dan permissions 
dari proyek Firefox, merupakan orang ked- 





ua yang disewa Google. Ia mengumumkan- 


nya melalui situs blog miliknya. Dan seperti 
Ben Goodger, ia juga masih akan tetap terli- 
bat pada proyek Firefox. 

Google tidak memberikan konfirmasi 
atau semacam menolak bahwa mereka se- 
dang mengerjakan browser sendiri, atau 
maksud dari menyewa kedua pengembang 
Firefox tersebut. 

Google saat ini merupakan mesin pencari 
raksasa, dan memperluas bidangnya hingga 
e-mail (Gmail), jasa blogging (Blogger), si- 
tus perbandingan harga (Froogle), mailing 
list (Google Groups) dan situs berita (Google 
News). Dan juga mengumumkan pengetesan 
pada pencarian program-program TV. Â 


BERITA 





Sekilas Info dari Dunia TI 








IBM Melepaskan 500 
Patennya ke Open Source 


BM memutuskan untuk melepaskan 500 

paten software-nya agar digunakan para 
pengembang open source tanpa harus takut 
akan tuntutan hukum. Hal ini merupakan 
langkah baru untuk memberi semangat ke- 
pada filosofi kolaborasi programming. 

IBM memiliki 
yang memberikan kontribusinya kepada 


ratusan programmer 


pengembangan sistem operasi ini. Di bulan 
Agustus tahun lalu, perusahaan ini berjanji 
tidak akan menggunakan portfolio paten- 
nya untuk menyerang Linux. 

IBM memiliki 40.000 paten di seluruh 
dunia dan 25.000 di Amerika Serikat. Di 
tahun 2004, Patent dan Trademark Office 
(PTO) Amerika Serikat memberikan 3.248 
paten kepada IBM—jumlah tersebut lebih 
dari yang diperoleh perusahaan lainnya 
dalam 15 tahun. Dan IBM ingin tetap mem- 
pertahankan posisi terdepannya tersebut. 





Stacey Ouandt, analis bisnis senior dan 


pemimpin praktisi open source Robert Fran- 
ces Group, memiliki pandangan, “Beberapa 
dari paten mungkin sudah usang atau digu- 
nakan secara umum. Contohnya, salah satu 
dari paten IBM adalah mengenai koleksi 
sampah yang tidak terpakai. Kemungkinan 
IBM tidak kehilangan apa-apa ketika me- 
lepaskan paten itu dan paten-paten lainnya 
kepada komunitas open source.” A 


www.infolinux.web.id 







Stefanus 
Wayanartha ` 
“Linux membantu saya R 
dalam pendidikan” 


Programmer QT 
di Linux 


mTidak semua orang langsung jatuh cinta 
kepada Linux pada saat pertama menco- 
banya. Itu juga yang terjadi pada Stefanus 
Wayanartha alias Stefan Aurell. Pertama 
mengenal Linux melalui distro Red Hat 6.X 
pada tahun 2000. “Waktu itu Linux masih 
baru berkembang, semua masih serba 
susah, sampai menginstalasi software saja 
harus bergulat dengan monitor selama ber- 
jam-jam,” katanya. 

Stefan baru kembali bersama Linux se- 
cara intensif sejak rilis Red Hat 9, karena 
ingin membangun aplikasi dengan Apache 
dan PHP. “Distro yang sekarang saya gu- 
nakan ialah Fedora, karena secara teknis 
didukung oleh komunitas Red Hat, dan saya 
sudah terbiasa dengan Red Hat. Alasan 
lainnya, banyak program yang bisa jalan di 
atas distro Linux yang satu ini.” 

Saat ini, sehari-hari Stefan bekerja di 
Linux untuk membuat program GUI berbasis 
QT. “Programming di Linux yang dulunya 
saya anggap susah, ternyata sangat men- 
arik. Dengan menggunakan OT, banyak hal 
baru yang bisa saya gunakan untuk mem- 
buat program, mulai dari teknik widget 
yang sangat fleksibel, sinkronisasi source 
code antar-programmer dengan CVS, 
hingga kompilasi yang menunggu lama. Itu 
membuat pekerjaan software house men- 
jadi hari-hari menegangkan dan berkesan. 
Karena open source, banyak bantuan yang 
bisa didapat dari komunitas,” paparnya. 

“Banyak hal yang membuat saya ter- 
tarik dengan Linux, antara lain karena 
Linux membuat saya mengerti proses kerja 
komputer secara detail. Linux juga san- 
gat membantu saya dalam dunia pendi- 
dikan informatika,” ungkap lulusan TI, UK 
Petra Surabaya ini. E-mail-nya stefanus. 
wayanartha@dreamware.web.id. 


INFOLINUX 03/2005 7 


BERITA 





Sekilas Info dari Dunia TI 


Berita | Ulasan | Adu Software | Utama | Bisnis | Apa Sih Sebenarnya... | Tutorial 








8 


mAsianux 2.0 yang sebelumnya diren- 
canakan akan dirilis pada bulan Sep- 
tember 2005, namun dimajukan menjadi 
Juli 2005. Distro ini dikembangkan oleh 
gabungan antara Red Flag Software dari 
Cina, Miracle Linux dari Jepang, dan peru- 
sahaan software HaanSoft dari Korea. Ma- 
sing-masing vendor merencanakan untuk 
memaketkan Asianux 2.0 dan menjualnya 
dengan menggunakan brand nama mas- 
ing-masing. 


EKDE on Windows, diskusi yang panas 
mengenai hal tersebut terjadi pada se- 
bagian komunitas KDE. Pertanyaan yang 
muncul adalah apakah komunitas KDE 
akan mendukung hal ini. Proyek KDE on 
Windows ini sudah terlihat pada beberapa 
situs, contohnya di http://webcvs.kde. 
org/kdelibs/win/ dan di http://kde-cygwin. 
sourceforge.net/. 


m MasterCard telah memberi award qual- 
ity assurance certification kepada pad 
entry PIN dan smart-chip terminal yang 
dibasiskan pada Linux embedded. Serti- 
fikasi ini diberikan kepada Smart 5000 
terminal buatan Trintech, sebuah peranti 
hybrid yang dapat mengotorisasi transaksi 
berdasarkan pada smart chip atau masu- 
kan PIN. 


mOpera, sebuah browser dari Norwegia 
meluncurkan beta pertama dari versi 8.0 
untuk Linux. Pada versi ini, Opera mem- 
berikan interface user yang lebih simpel 
dan menyertakan fitur-fitur baru termasuk 
peningkatan penanganan RSS, update 
otomatis, dan Fit-to-Window-Width yang 
mengurangi ukuran tipe atau memformat 
ulang halaman agar pas dengan jendela 
browser. 


m Yayasan Mozilla telah mengungkapkan 
sedikit bocoran mengenai kemunculan 
browser populernya, Firefox yang telah 
memasuki iterasi kedua. Pimpinan teknisi, 
Ben Goodger mengatakan bahwa rilis al- 
pha developer preview dari Firefox 2 akan 
diluncurkan pada bulan Maret, dan rilis 
beta preview pada bulan April. Rilis dari 
Firefox 1.1 sendiri dijadwalkan diluncur- 
kan pada bulan Juni 2005. 


INFOLINUX 03/2005 


HP Menjual Linux Media Hub 


ada tahun 2005 ini, Hewlett-Packard 

merencanakan untuk memulai penjua- 
lan media hub rumahan yang berbasis sistem 
operasi open source Linux. Media hub meru- 
pakan piranti yang memindahkan content 
dari sebuah PC ke ruang bersama. HP meng- 
harapkan bahwa produk ini akan menggan- 
tikan peranti elektronik konsumer seperti 
VCR dan pemutar DVD di ruang bersama. 

Peranti ini akan menjadi industri media 
hub pertama yang high-definition television 
(HDTV), mengombinasikan kemampuan 
dari HDTV, sebuah digital cable set-top box, 
dan sebuah dual-tuner digital video recorder 
(DVR), demikian pernyataan HP. Nantinya, 
pengguna dapat memasukkan dan menga- 
tur foto-foto digital, musik, TV, dan video 
pada media hub. 

Produk yang belum diberi nama dan 
harga ini akan dipasarkan sebagai peranti 
elektronik konsumer, bukan sebagai PC 
dan akan hadir dengan jasa informasi musik 


Tang T 3 


AM) Bei 


yang menyediakan judul-judul lagu, artwork 





CD, dan informasi lainnya. 

Kehadiran media hub ini diumumkan 
awal Januari lalu pada acara 2005 Interna- 
tional Consumer Electronics Show (CES), 
Las Vegas, Amerika Serikat. 

“Para konsumer nantinya akan dapat 
menikmati berbagai jenis content yang sebe- 
lumnya memerlukan multiple teknologi dan 
peranti, melalui platform yang mudah digu- 
nakan dan diatur secara remote dari tempat 
duduk,” demikian kata Carly Fiorina, CEO 
dari Hewlett-Packard, mengenai produk ini 
yang akan diluncurkan pada musim gugur 


ini. A 





Robot Pemain 
Dengan Linux 


obot World Cup Soccer Games and 





Conference (RoboCup) merupakan se- 
buah seri kompetisi dan even yang didesain 
untuk mempromosikan integrasi penuh dari 
AI (artificial intelligence) dan penelitian ro- 
botics. Sepak bola robot memberikan tes yang 
baik untuk mengevaluasi berbagai penelitian, 
termasuk Al, robotics, image processing, engi- 
neering, dan sistem multi-agent. 

Salah satu dari robot peserta adalah dari 
tim Shanghai JiaoTong University (SJTU) 
“JiaoLong” yang sudah beberapa kali ikut 
berpartisipasi dalam kompetisi sepak bola. 
Dan robot mereka telah melakukan per- 
forma yang baik. Kompetisi yang diikutinya 
termasuk China Retail Conference (CRC) 
pada tahun 2002 di Shanghai, Cina, Robo- 
Cup 2003 di Padua, Italia; CRC 2003 di Bei- 
jing, Cina; RoboCup 2004 di Lisbon, Portu- 
gal; dan CRC 2004 di GuangZhou, Cina. 


www.infolinux.web.id 


Bola Berjalan 





Robot ciptaan mereka ini dilengkapi 


dengan dua kamera warna untuk visual 
sensing juga dengan laser range finder (LRF) 
untuk mengetahui lokasi kiper, dan sebuah 
wireless LAN, agar robot dapat berkomu- 
nikasi dengan robot lainnya dalam satu 
tim, yaitu tim SJTU. Robot-robot tersebut 
dimasukkan sistem operasi Linux Red Hat 
yang di-enhanced dengan ekstensi real-time 
RTLinuxPro. Setiap robot berlaku sebagai 
node dalam LAN, dan kartu wireless yang 
dimiliki mampu mentransfer data pada ke- 
cepatan 11 Mbps. Ô 


Berita | Ulasan | Adu Software | Utama | Bisnis | Apa Sih Sebenarnya... 


| Tutorial 





Sun Solaris 10 Sa sem 


Linux 


inux sebenarnya tidak hanya bersaing 

dengan Windows, tetapi juga bersaing 
dengan sistem Unix seperti SCO Unix, So- 
laris dari Sun, UX dari HP, dan AIX IBM. 
Banyak pengguna mengatakan bahwa buat 
apa menggunakan Unix yang komersial, 
sedangkan yang gratis tersedia. Sehingga 
membuat Linux lebih unggul. Namun, Sun 
akhirnya merilis Solaris 10 yang gratis. 

Sun Microsystems secara resmi juga 
memulai alamat untuk versi open source 
dari Solaris pada tanggal 26 Januari lalu 
dengan rilis sebagian dari kode source yang 
nantinya dinamakan OpenSolaris. Sun juga 
meluncurkan situs OpenSolaris.org sebagai 
situs komunitas untuk proyek tersebut. 

OpenSolaris ini akan rilis di bawah Com- 
mon Development and Distribution License 
(CDDL), yang telah diperiksa dan disetu- 
jui oleh Open Source Initiative. Dan versi 














a mim ie | 


Mag Maca 
fet 
2 
1. sena terme 
Sal 
— 
as 
— 
33 
meara SEO PSTN 
Sat 
=r 








penuh dari OpenSolaris ini rencananya akan 
didistribusikan pada triwulan kedua tahun 
ini. CEO Sun, Scott McNealy, menyatakan 
bahwa Sun saat ini merupakan kontributor 
terbesar open source melalui keterlibatan 
Sun dalam OpenOffice, Gnome, dan NFS. 
Dan digabung dengan paten yang terhitung 
sebanyak 1.600 di bawah lisensi CDDL un- 
tuk OpenSolaris, Scott percaya bahwa Sun 
tidak hanya melakukan apa yang dilakukan 
oleh para perusahaan open source tetapi 
melakukan loncatan yang lebih jauh. A 


BERITA 
Sekilas Info dari Dunia TI 











Server Zen Box Melakukan 


Debutnya 


pews jasa aplikasi Zinside akhir-akhir 
ini memperkenalkan produknya, yaitu 
server Zen Box. Server Zen Box ini meru- 
pakan produk Zinside sebagai alternatif 
open source dari Microsoft Exchange dan 
Lotus Domino. 

Zinside melakukan pengetesan dengan 
konfigurasi awal dari server ini dibasiskan 
pada sebuah case “Shuttle”, dengan proces- 
sor AMD AthlonXP 2400+, RAM sebesar 
256 MB DDR 300 MHz, sebuah harddisk 
sebesar 80 GB, dan sebuah CD-R/RW. 

Zen Side ini ditujukan pada konsoli- 
dasi yang oleh vendor dipandang sebagai 
pendekatan industri pada fragmen server. 
Zen Side ini menawarkan kepada pelang- 
gannya sebuah paket all-in-one, termasuk: 
instalasi server dengan keanggotaan bulan- 
an; upgrade pada software-software; sistem 
monitoring 24/7; back-up lokal; aktivitas 





e=presentation&sessionid=fc5370d7148e3982a902573a98b470d|¥,| © Go (Gl zen box server = fel 3 


Zinside, The Zen Side of Computing & 








Introduction 


1e hassle free all-in-one solution 


on impact on business organisation. 


t al-in-one network, Internet, Intranet, email and file server devices that 
ay, router, and firewall functionalities. The Zen Box server helps you to 
yroductivity in one easy-to-use, highly efficient, and affordable 


Home/SOHO networking market has grown at an unprecedented pace. 
ronment, simplified networks are becoming the norm. Multifunction 
benefits of low cost of acquisition and maintenance, making them the 
2 and SOHO market. 





see ee 
Ileled stability at competitive prices. We believe that Linux bundled with . — — 


olution for small businesses and organizations that outperforms other 
soft Small Business Server. Thanks to the open architecture of Linux, we 
astry accepted software solutions but also provide unique services. 








r needs : Our answers : 


administrasi secara remote untuk dukungan 
penuh terhadap jaminan sistem hardware. 

Server ini juga menawarkan pilihan-pili- 
han seperti kamera pengawas. Dan menurut 
perusahaan Zinside, bahwa generasi selan- 
jutnya dari Zen Box nantinya akan men- 
dukung Voice over IP (VoIP) dan modul- 
modul FAX. 

Sayangnya, informasi mengenai harga 
masih dirahasiakan. A 


www.infolinux.web.id 


Andri Darmawan 
“Bertanya tentang Linux 
malah disuruh baca 
manual” 





Praktisi Oracle di 
Linux 


mVirus komputer, selain membawa petaka, 
ternyata juga membawa kebaikan, paling 
tidak bagi seorang Andri Darmawan. Andri, 
instruktur Linux dan Oracle di sebuah lem- 
baga pelatihan di Medan ini, mengenal dan 
menyukai Linux karena kekecewaannya 
terhadap virus. “Saya mengenal Linux se- 
jak kuliah di STT Telkom Bandung, berawal 
karena ikut-ikutan teman, males update 
antivirus dan males komputer jadi lambat,” 
ungkap Andri. 

Andri, yang juga kontributor InfoLINUX 
untuk artikel-artikel seputar server data- 
base Oracle, saat ini merasakan banyak 
manfaat setelah menguasai Linux, antara 
lain komputernya tidak banyak rewel, terse- 
dia banyak paket pemrograman dan server, 
sehingga bisa memahami proses kerja ber- 
bagai aplikasi dan server. Kepuasan lain- 
nya, ia bisa bisa coba-coba sesuka hati dan 
bebas membagi ilmu kepada banyak orang, 
di samping memperoleh penghasilan ber- 
bekal ilmunya tentang Linux. 

Namun, pada awal belajar Linux sekitar 
tahun 2000, Andri juga merasakan ham- 
batan, misalnya masih susah mencari te- 
man untuk bertanya, sehingga ia akhirnya 
mengambil kursus di sebuah lembaga pen- 
didikan komputer di Jakarta. “Kalau bertan- 
ya ke teman, disuruh baca manual melulu,” 
jelas Andri. 

Saat ini Andri mendalami Oracle di 
Linux. Distro yang ia gunakan sehari-hari 
adalah Red Hat 9, namun ia juga mengua- 
sai distro lain seperti Mandrake, SuSE, dan 
Debian. Selain sistem Linux dan database 
Oracle, Andri juga menguasai MS Windows 
NT/2000 dan database MS SOL Server. Ba- 
hasa pemrograman yang dikuasainya an- 
tara lain Perl/CGI, PHP, ASP, dan JavaScript. 
Alamat e-mail-nya: nidza99@spymac.com. 


INFOLINUX 03/2005 9 





Berita | Ulasan | Adu Software | Utama | Bisnis | Apa Sih Sebenarnya... | Tutorial 





I Made Wiryana 









A 


etika membeli notebook Toshiba A50, saya mendapatkan 

k Windows XP telah diinstalasi dalam notebook tersebut. 

Tentu saja kali pertama yang saya lakukan adalah meng- 

instalasi Linux. Saya masukkan CD SuSE 9.2, semua terdeteksi 

otomatis (sampai WLAN, WinModem, ethernet), dan saya pilih 

instalasi default yang sudah ada beragam aplikasi. Relatif tak ada 
masalah dengan notebook jenis ini. 

Karena dalam notebook saya telah ada Windows XP, saya in- 
gin mencoba menggunakan MS Windows, untuk mengetahui apa- 
kah semudah yang diberitakan orang. Tentu saja saya tidak ingin 
membeli perangkat lunak aplikasi dan tidak juga membajaknya. 
Aplikasi open source yang tersedia di platform MS Windows adalah 
solusinya. 

Untuk kebutuhan mendasar penggunaan komputer, saya down- 
load dan instalasi aplikasi untuk perkantoran dan pengolahan 
dokumen dan gambar, yaitu Open- 
Office. Aplikasi khusus menggam- 
bar, saya gunakan Dia yang mirip 
dengan Visio, baik interface maupun 
cara pengoperasiannya. Aplikasi un- 
tuk mengedit gambar saya gunakan 
GIMP. Aplikasi ini sudah lebih dari 
cukup untuk keperluan mengedit 
grafis. Aplikasi untuk mengolah doku- 
men seperti skripsi dan buku, saya pilih LyX. LyX membutuhkan 
aplikasi text processing seperti LaTeX. Untuk itu saya instal Mik- 
Tex, serta aplikasi yang digunakan untuk mengonversi berbagai 
format gambar, ImageMagick. 

Aplikasi-aplikasi itu jelas harus diinstalasi satu per satu, dan 
kadang harus mem-boot komputer terlebih dahulu. Sering kali 
karena keterbatasan program pendukung di lingkungan MS Win- 
dows XP standar, perlu instalasi beberapa hal tambahan. Misal 
untuk aplikasi LyX, font tambahan yang menyertainya harus di- 
instalasi secara manual terlebih dahulu (dibongkar dan diletakkan 
ke direktori semestinya). Begitu juga dengan tool pemeriksa ejaan 
(spelling checkcer) yang harus diinstal secara manual. 

Setelah aplikasi perkantoran, saya menginstalasi aplikasi Inter- 
net. Untuk Browser, pilihan saya jatuh pada Firefox. Sedangkan 
untuk mail reader saya gunakan Thunderbird. Untuk menutupi 
kebutuhan chat, saya gunakan Gaim. 


10 INFOLINUX 03/2005 


7 Membuat Windows XP 
~ Seenak GUI di Linux 


Pada Windows XP standar, 
belum disertakan aplikasi 
yang tergolong “standar” 

di lingkungan Linux... 





Tentu saja, aplikasi di atas masih belum cukup karena saya ma- 
sih membutuhkan perangkat bantu lainnya yang memudahkan 
kerja saya. Misal lingkungan Cygwin, yang menyediakan utilitas- 
utilitas yang biasa saya gunakan di lingkungan Linux (“nix), ter- 
masuk fasilitas ssh, X Window, dan sebagainya. Salah satu keter- 
batasan GUI Windows XP yang ada di notebook saya adalah tidak 
adanya multiple desktop, sehingga menyulitkan kalau harus mem- 
buka banyak aplikasi. Untuk itu saya install Litestep. Sayangnya, 
situs aslinya belum selesai, untung ada file installer di http://gnu- 
win.epfl.ch/apps/litestep/en/install/. Lalu saya tambahkan perang- 
kat keamanan seperti Firewall, Antivirus, Anti Trojan, dan lain 
sebagainya. 

Setelah susah-payah tersebut, masih banyak aplikasi yang bi- 
asa saya gunakan belum terinstalasi, seperti Graphviz yang sangat 
membantu untuk menggambar diagram relational yang besar, 
begitu juga interpreter seperti python, 
dan lain-lain. Pada Windows XP stan- 
dar, belum disertakan aplikasi yang 
tergolong “standar” di lingkungan 
Linux, sehingga harus diinstalasi sen- 
diri. Misal aplikasi PuTTY yang digu- 
nakan untuk login atau transfer file ke 
komputer lain. Aplikasi WinSCP yang 
digunakan untuk menyalin berkas ke 
server lain. Karena ftp relatif sudah tidak begitu aman, maka peng- 
gunaan sftp/scp lebih disarankan. 

Dengan melakukan langkah-langkah di atas memang sudah 
menjadi agak lebih enak, seperti bekerja di GNU/Linux. Tapi 
masih banyak fitur yang biasa saya gunakan di lingkungan KDE 
belum ada. Misal kalau memakai Kongueror dengan mudah saya 
bekerja terhadap dokumen di banyak mesin. Dengan menggu- 
nakan fasilitas membuka file dengan fish://user@namamesin saya 
bisa mengklik berkas di mesin manapun. Dan otomatis di-down- 
load dan saya edit secara lokal dengan menggunakan aplikasi 
di desktop saya. Ketika saya menyimpan hasil editan ini, maka 
akan ditransfer secara otomatis ke server semula. Dan semua 
itu dilakukan secara aman karena melalui SSH, dan juga secara 
transparan. Hal ini dapat dilakukan tanpa terbatas di jaringan 
lokal atau di jaringan Internet (berbeda dengan model SAMBA 
atau NES). ô 


www.infolinux.web.id 


Berita | Ulasan | Adu Software | Utama | Bisnis | Apa Sih Sebenarnya... | Tutorial 





Standar Kompetensi 
dan 






Bidang Operator 
Programmer 


ada 19 Januari 2005 yang lalu, diadakan konvensi untuk 
Por Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia 

(SKKNI) untuk bidang operator dan programmer. Apa pen- 
tingnya SKKNI ini dan apa pula implikasinya? 

Ada beberapa manfaat dari adanya SKNNI. Dilihat dari sudut 
perusahaan yang ingin merekrut pegawai baru, standar ini dapat 
dijadikan patokan kompetensi yang harus dimiliki oleh calon pega- 
wai. Dilihat dari calon pekerja, mahasiswa, atau tenaga profesional, 
standar ini dapat dijadikan acuan untuk mengetahui kompetensi 
apa saja yang bisa dikuasai. Lembaga pendidikan dapat menjadi- 
kan standar ini sebagai masukan dalam pengembangan kurikulum 
atau materi pengajaran. Standar ini juga dapat memberikan keuntu- 
ngan kepada pekerja Indonesia dari serobotan pekerja asing dengan 
mensyaratkan sertifikasi SKNNI, meskipun belum jelas bagi saya 
mekanisme sertifikasinya. Namun, 
secara keseluruhan standar ini sangat 
bermanfaat. 

Ada beberapa komentar saya ter- 
hadap SKNNI versi saat ini. Yang 
pertama adalah ucapan selamat dan 
angkat topi kepada rekan-rekan yang 


dan python. 


nya untuk membuat standar kompetensi bidang technical support 


telah berhasil mengeluarkan standar 
ini. Saya pernah mencoba sebelum- 


sehingga mengetahui betapa sukarnya membuat standar ini. Ko- 
mentar yang kedua, yang merupakan kritikan, adalah kurang jelas- 
nya bagaimana cara menghubungi tim pengembang SKNNI ini. 
Saya yakin akan banyak pertanyaan dan masukan terhadap standar 
kompetensi ini. Salah satunya adalah bagaimana cara mendapatkan 
berkas dokumen standar ini. Saya hanya memiliki dokumen dalam 
bentuk tercetak. Semakin banyak orang yang mendapat akses ter- 
hadap dokumen ini semakin mudah penerimaan terhadap standar 
ini. 

Mengenai materi dari SKNNI bidang operator saya belum mem- 
pelajarinya lebih dalam sehingga belum dapat memberikan opini. 
Untuk bidang programmer ada beberapa komentar saya berikut 
ini. 

Secara umum materi bidang programmer sudah bagus. Namun 
ada beberapa kompetensi yang terkait dengan produk tertentu, 
baik produk komersial (proprietary) maupun produk open source. 


www.infolinux.web.id 


Ada unit kompetensi untuk 
bahasa pemrograman PHP 
dan Java, tapi tidak ada perl 


Budi Rahardjo 











Sebagai contoh sudah ada kompetensi mengenai SOL. Akan tetapi 
ada juga kompetensi untuk pemrograman PL/SOL yang notabene 
terkait dengan produk Oracle. Demikian pula ada unit kompetensi 
untuk MySOL dan PostgreSOL. Jika ini dilakukan, kemungkinan 
standar ini harus cepat berubah karena produk akan mudah hilang. 
Masihkah pembaca ingat akan mSOL yang dulu populer sebelum 
MySQL? Apa kabarnya sekarang? 

Ada unit kompetensi untuk bahasa pemrograman PHP dan 
Java, tapi tidak ada perl dan python. Wah, padahal bahasa perl ini 
merupakan bahasa kesukaan saya yang banyak digunakan untuk 
pengembangan perangkat lunak. Demikian pula popularitas py- 
thon nampaknya mulai meningkat. Mungkin di versi selanjutnya 
ada tambahan untuk bahasa-bahasa ini? Namun jika ini dilakukan, 
akan ada usulan untuk tambahan bahasa lain, seperti bahasa Ruby 
atau tcl. Bagaimana ya? 

Selain teknologi yang baru-baru, 
sebetulnya masih ada kebutuhan 
akan tenaga profesional yang men- 
guasai bahasa atau teknologi lama. 
Sebagai contoh, di bidang perbank- 
an masih dibutuhkan pekerja yang 
menguasai bahasa Cobol dan yang 
mampu menguasai teknologi main- 
frame. Apakah perlu dibuatkan unit kompetensi khusus untuk hal 
seperti ini? Mungkin karena perkiraan jumlah yang dibutuhkan ti- 
dak banyak maka tidak usah diadakan? 

Satu hal lagi yang nampaknya mencerminkan industri pem- 
rograman di Indonesia, kompetensi untuk melakukan “debugging” 
nampaknya masih perlu sentuhan yang lebih dalam. Dalam stan- 
dar tersebut sudah ada unit kompetensi untuk debugging. Namun 
jika ditelaah lebih jauh, kompetensi tersebut hanya terkait dengan 
proses perakitan (compile), belum kepada teknis untuk mencari 
kesalahan logika misalnya. Di sana belum ada pengujian cara me- 
nentukan titik breakpoint, menjalankan program dengan single 
step, dan seterusnya. Kemampuan debugging sangat esensial dalam 
pengembangan perangkat lunak. 

Memang tidak mudah membuat sebuah standar. Lagi-lagi saya 
mengucapkan selamat dan mudah-mudahan standar ini berman- 
faat bagi industri teknologi informasi di Indonesia. Tapi, jangan 
lupa untuk memperbarui standar ini secara berkala. A 


INFOLINUX 03/2005 || 





Berita | Ulasan | Adu Software | Utama | Bisnis | Apa Sih Sebenarnya... | Tutorial 





Michael S. Sunggiardi 









| 
IN 


1 3 
Tor 


f 
ME 


NUN NN 
y Lau 


om 


kiti, .. 


Naik 
ae 


ANIN 
1 -. 


: 
3 


ari data statistik yang diolah APJII, diketahui bahwa saat 
D ini ada 1.087.428 pelanggan Internet dan 11.226.143 

pengguna Internet yang tercatat, atau baru sekitar 5% dari 
total 238.452.952 populasi penduduk Indonesia (per Juli 2004). 
Ini berarti dari satu kota menengah—besar yang memiliki populasi 
800.000 penduduk, hanya 40.000 yang mengakses Internet. Itu pun 
merupakan angka perkiraan kasar. 

Pada kenyataannya, kota seperti Bogor saja punya pelanggan 
yang hanya sekitar 10.000. Apalagi kalau kita mengacu ke Kaliman- 
tan dan Papua, kemungkinan persentasenya hanya 0,5 sampai 2% 
saja. Bisa jadi angka 5% ini tidak berlaku juga di Jakarta, karena 
dari populasi 15 juta penduduk, pemakai dan pelanggan Internet- 
nya mungkin lebih besar persentasinya dibanding kota lain. Persen- 
tase di Jakarta yang besar itu diperkirakan karena infrastruktur 
yang lebih baik dibanding kota-kota lainnya, di samping daya beli 
masyarakatnya yang juga lumayan besar. 

Cukup miris juga melihat angka- 
angka tersebut, karena dibanding 
negara tetangga Malaysia dan Singa- 
pura, angkanya jauh tertinggal. Bah- 
kan di Singapura sudah mendekati 
angka 40%. 

Kenapa angka pemakai Internet di 


tenaga ahli... 


tiga yang utama. Pertama, pendidikan dasar-menengah di Indone- 


Indonesia Kecil? Pertanyaan ini punya 
banyak jawaban, tapi paling tidak ada 


sia masih belum menyeluruh, sehingga manusia yang “berpendidi- 
kan” masih sangat kecil jumlahnya. Kedua, penghasilan rata-rata 
orang Indonesia masih sangat rendah, sehingga kebanyakan tidak 
mampu untuk membeli komputer atau berlangganan Internet. Ke- 
tiga, masih banyak yang belum mampu membaca dan berinteraksi 
dengan bahasa Inggris. 

Poin pertama yang menyebabkan terhambatnya perkembangan 
teknologi di Indonesia, karena siswa-siswi produktif untuk belajar 
tidak diarahkan ke jalan yang sebetulnya. Bahkan di beberapa kota 
besar mereka dieksplotasi oleh orang tuanya untuk bekerja mencari 
uang. 

Kalaupun ada sekolah yang tersedia, kebanyakan sekolahnya 
tidak mendidik dengan sebaik-baiknya para siswa, karena banyak 
yayasan sekolah yang hanya mencari keuntungan finansial. Kuri- 


|2 INFOLINUX 03/2005 


Solusi penggunaan Linux di 
sekolah-sekolah masih ter- 
hambat, karena kurangnya 


= Menuju TI Indonesia 
yang Maju 


kulum juga amburadul, tambal sulam, dan saling tindih satu sama 
lain, sehingga mutu dari anak didik Indonesia tidak seragam dan 
bahkan bisa dikatakan jomplang. 

Topik poin pertama saja kemungkinan bisa dibahas sampai ber- 
lembar-lembar dan berlarut-larut tanpa dapat diselesaikan dan di- 
cari kesimpulannya, karena ujungnya, pemerintah berdalih bahwa 
tidak ada dana yang cukup besar yang dipakai dalam pembangunan 
pendidikan anak-anak ini. 

Point kedua lumayan berat bobotnya, karena keadaan ekonomi 
Indonesia makin lama makin melorot. Dengan nilai tukar yang 
makin tidak realistis, maka harga komputer semakin tidak terjang- 
kau dan gaya hidup manusia teknologi informasi semakin tidak 
dapat direalisasikan. Saat ini, prioritas manusia Indonesia adalah 
sandang-pangan, sementara komputer diletakan pada posisi yang 
sangat di belakang. Walaupun di beberapa keluarga yang kurang 
mampu ada yang memaksakan untuk membeli komputer karena 
memang membutuhkan sarana terse- 
but. 

Harga komputer yang sangat ter- 
gantung dengan kurs US Dolar dan 

arga peranti lunak yang lebih mahal 
dari harga komputer, menyebabkan 
makin banyaknya beredar komputer 
bekas dari berbagai negara dan pem- 
bajakan peranti lunak yang marak. 
Kalau melihat keadaan, bahwa komputer tahun 90-an masih dipa- 
kai di sekolah-sekolah dan anak-anak masih belajar WordStar atau 
Lotus 123, kita cukup bisa nyengir melihat kenyataan ini. Solusi 
penggunaan Linux di sekolah-sekolah masih terhambat, karena 
kurangnya tenaga ahli yang mau terjun ke daerah dan menyosia- 
lisasikan software yang murah-meriah. 

Poin ketiga sebetulnya berkaitan dengan poin pertama. Kemam- 
puan berbahasa Inggris sangat terbatas, sehingga tidak mampu 
untuk mencerna informasi teknologi yang ada. Selain kemampuan 
bahasa Inggris, kebanyakan lulusan sekolah dasar-menengah di 
Indonesia hanya mampu berkomunikasi dengan suara, kalau di- 
minta menulis dan mencurahkan pemikirannya ke atas kertas, ke- 
banyakan tidak mampu. Sudah terbukti, anak didik yang mengerti 
bahasa Inggris dan dapat menuliskan pemikirannya di atas kertas 
akan menjadi pemimpin dan punya masa depan yang baik. A 


www.infolinux.web.id 


SURAT PEMBACA 





Pesan, Kesan, dan Ide Anda 


Berita | Ulasan | Adu Software | Utama | Bisnis | Apa Sih Sebenarnya... | Tutorial 








Sampaikan opini, pendapat, kritik dan saran Anda dengan menulis surat ke InfoLINUX di 
Redaksi InfoLINUX, Jl. Kramat IV No. 11 Jakarta 10430 atau e-mail di redaksi@infolinux.co.id, 


Bonus CD1 yang variatif dong! 

Assalamu'alaikum Wr. Wb. 

Saya ingin memberi beberapa usulan ke- 

pada redaksi InfoLINUX. Usulan-usulannya 

adalah sebagai berikut: 

1. Mohon agar bonus CDI tidak harus sela- 
lu berupa distro Live CD. Mungkin bisa 
diselingkan, seperti dua bulan sekali atau 
tiga bulan sekali. 

2. Atau bagaimana jika bonus CD1 InfoLI- 
NUX berisi program-program update, 
atau program-program mengenai pendi- 
dikan, pekerjaan, dan lain-lain. 

3. Lalu sekali-kali mungkin InfoLINUX 
menyertakan sistem operasi Linux ter- 
baru, misalnya distro Fedora Core 3 atau 
Mandrake Linux 10.1 dengan 4 CD atau 
lebih (tentu dengan harga InfoLINUX 
yang disesuaikan). 


Demikian dulu beberapa usulan dari sa- 
ya. Semoga berguna bagi kemajuan majalah 
InfoLINUX. Usulan-usulan lainnya mung- 
kin menyusul. Terimakasih. 


Sudiarso — via e-mail 


Terimakasih atas usulan-usulannya bung 
Sudiarso. Usulan-usulan tersebut akan 
kami pertimbangkan untuk edisi-edisi 
mendatang. Semoga bung tidak bosan-bo- 
san mengirimkan saran dan usulan kepada 
kami. 


Perbanyak artikel error di Linux! 

InfoLINUX yang terhormat, 

Saya mempunyai beberapa saran, masukan, 

dan sekaligus kritikan kepada redaksi Info- 

LINUX, jadi to the point aja, ya! 

1. Kenapa redaksi InfoLINUX hanya mem- 
bahas 


dikenal oleh pengguna Linux maupun 


aplikasi-aplikasi yang umum 
pengguna non-Linux seperti: XMMS, 
OpenOffice.org, dan aplikasi lainnya? 
Apakah tidak ada aplikasi yang lainnya 
yang bisa dibahas, seperti: Kplayer mau- 
pun aplikasi baru lainnya yang siap rilis 
dalam versi beta/stabil. Bukankah Linux 
memberikan kita kebebasan untuk me- 
milih? 


|4 INFOLINUX 03/2005 


2. Dilihat dari screenshot maupun layout 
gambar dalam majalah, sepertinya Info- 
LINUX hanya berpihak pada distro-dis- 
tro pada pengujian hardware saja. Kena- 
pa tidak menggunakan distro baru yang 
mempunyai kualitas dan kemampuan 
yang sama? 

3. Perbanyak lagi artikel tentang cara 
menangani Linux yang error dan juga 
kalau tidak salah Linux yang dapat di- 
jalankan pada VCD/DVD player. 


Jemmy Surya - via e-mail 


Bung Jemmy Surya yang terhormat, lang- 

sung dijawab saja, ok! 

1. Pada InfoLINUX terdapat rubrik Adu 
Software. Di sana kami memberikan 
beberapa pilihan aplikasi yang Anda 
inginkan. Seperti halnya mengenai 
XMMS, alternatif audio player lainnya 
selain XMMS dapat Anda lihat pada 
rubrik “Adu Software”, InfoLINUX 
edisi 11/2004. Dan seperti dengan kata 
bung tadi, di Linux kita bebas untuk 
memilih. 

2. Mengenai distro, kami selalu memba- 
has distro-distro yang baru beredar 
pada rubrik Ulasan Distro di setiap edi- 
si InfoLINUX. Dan kalau hanya untuk 
memperlihatkan screenshot, kenapa 
harus menggunakan distro terbaru, ya 
kan? Bukannya di Linux kita bebas me- 
milih? 

3. Artikel-artikel yang Anda inginkan 
tersebut mudah-mudahan akan kami 
realisasikan pada edisi-edisi men- 

datang. Tunggu saja! 


Terimakasih atas saran dan kritikan- 
nya, yang bisa jadi masukan yang berarti 
bagi kami untuk penerbitan yang akan 
datang. 


BlankOn = LiveCD? 

Dear InfoLINUX. 

Pada edisi InfoLINUX 02/2005, CD Distro 
BlankOn yang disertakan itu bukan Live 
CD ya? Jadi apakah harus diinstalasikan ke 


www.infolinux.web.id 


harddisk? Bagaimana jika saya ingin men- 
coba distro BlankOn tersebut tanpa harus 


diinstalasi ke harddisk, bisa tidak? 


Oki Rosgani - via e-mail 


Betul, distro BlankOn tersebut bukanlah 
distro Live CD yang dapat langsung dinik- 
mati. Jadi, jika ingin mencicipi rasanya, 
Anda harus menginstalasinya ke dalam 
harddisk. 

Kalau Anda ingin berdiskusi menge- 
nai distro BlankOn lebih dalam lagi, Anda 
boleh bergabung di mailis BlankOn, yaitu 
di alamat: http://groups-beta.google.com/ 
group/BlankOn/. 


Bahas Info Hardware! 

Dear Redaksi InfoLINUX, 

Saya masih tergolong orang yang kurang 
ngerti banget mengenai masalah hardware, 
padahal banyak orang yang mengatakan 
bahwa lebih baik membeli komputer hasil 
rakitan sendiri daripada membeli kompu- 
ter dalam bentuk yang udah jadi alias siap 
pakai. 

Nah, sehubungan dengan itu, saya sangat 
berharap agar redaksi InfoLINUX pada edisi 
mendatang lebih menitik beratkan pada info 
hardware secara mendalam mengenai hard- 
ware manakah yang terbaik dan hardware 
manakah yang tidak terlalu mahal. Bahkan 
kalo tidak berkeberatan, tolong agar redaksi 
membuatkan tabel budget spesifikasi hard- 
ware yang bagus, murah, dan seterusnya. 
Bisa kan? 

Mohon yah red, jangan kecewakan saya. 
Wassalam. 


Ahmad Nurudin - via e-mail 


Bung Ahmad yang baik. Pembahasan me- 
ngenai artikel yang Anda maksudkan su- 
dah banyak dibahas oleh majalah-majalah 
lain yang juga membahas dunia komputer 
dan teknologi informasi. 

Nah, agar tidak terlalu membosankan dan 
lebih menambah wawasan kepada pemba- 
ca, InfoLINUX hanya ditujukan mengenai 
pembahasan sekitar dunia Linux dan open 
source. 


PENGANTAR 


Pengantar Ulasan 





Berita | Ulasan | Adu Software | Utama | Bisnis | Apa Sih Sebenarnya... | Tutorial 








E. Wiryadi Salim 


INDEKS 


Hardware 

Video Card 

GIGABYTE X 800XT Platinum 
Video Card 

MSI FX5700LE 

DVD R/RW 

LG GSA-4163B 

DVD R/RW 

MSI DR16-B2 


UPS 


M-POWER 


UPS 


Enlight V.808 


Distro 
ParallelKnoppix 2005-01-10 
MultiDistro 2.0 


Software 
Argus 2.0.5 
gwget 0.9 


Game 
glchess 
Koules 


Buku 

The TCP/IP Guide 

Zope 3 Developer's Handbook 
SUSE 9.1 Personal Edition 


l6 


INFOLINUX 03/2005 





17 


17 


18 


18 


19 


19 


20 
20 


22 
22 


24 
24 


29 
25 
25 


Instalasi SUSE 9.2 
Mini Instalation 


Melalui Jaringan 


etelah mengeluarkan edisi Live Evalu- 

ation dalam dua versi, yaitu KDE dan 

Gnome, SUSE Linux 9.2 akhirnya 
mengeluarkan edisi gratis lainnya, yaitu edi- 
si untuk DVD, yang berukuran sekitar 3 GB 
dan instalasi mini, yang hanya berukuran 60 
MB. Pada bonus CD kali ini menyertakan 
versi instalasi mini untuk para pembaca. 

Hanya saja untuk melakukan proses ins- 
talasi pada SUSE versi mini ini, Anda se- 
belumnya harus memiliki koneksi Internet 
dengan bandwidth yang besar agar proses 
instalasi dapat berjalan normal, karena jika 
tidak, Anda harus bersabar ketika melaku- 
kan proses instalasi. Selain itu, Anda harus 
mengenali jenis kartu Ethernet dan konfig- 
urasi jaringan Anda, tanyakan kepada ad- 
ministrator mengenai hal ini. 

Pertama, bakarlah file iso yang terdapat 
di dalam CD InfoLINUX ke sebuah CD 
(langkah-langkah membakar file iso dapat 
Anda lihat pada rubrik “Info CD”). Kemu- 
dian, lakukan reboot dengan CD tersebut. 
Dan pada tampilan menu boot, pilih “Ma- 
nual Installation”. Lalu, pilih bahasa dan 
jenis keyboard yang Anda gunakan. 

Anda akan melihat tampilan menu uta- 
ma. Untuk mengaktifkan kartu Ethernet 
Anda, masuk ke “Kernel Modules (Hard- 
ware Drivers)”, kemudian pilih “Load Net- 
work Card Modules”. Pilih jenis kartu Et- 
hernet yang sesuai dengan milik Anda. Jika 
muncul tampilan “Modul ... loaded success- 
fully”, maka Anda berhasil. 


Prosedur Pengujian “Linux Ready” 


Sebuah PC atau notebook yang berpredikat “Linux Ready”, berarti semua peripheral standar $ aperti 





Kembali ke menu awal, masuk ke “Start 
Installation or System”, pilih “Start Instal- 
lation or Update”, lalu pilih “Network”, 
kemudian pilih “ftp”, lalu, masukkan kon- 
figurasi jaringan Anda. Pada pertanyaan “TP 
address of the FTP server”, masukkan “ftp. 
suse.com”. Dan ketika ditanyakan menge- 
nai username dan password, jawab dengan 
“No”. 
proxy jika ada. Pada pertanyaan menge- 


Kemudian, masukkan konfigurasi 


nai nama direktori dari server, isi dengan 
“/pub/suse/i386/9.2”. Bagian “1386” terse- 
but dapat diganti yang sesuai dengan me- 
sin Anda, jika menggunakan mesin 64-bit, 
maka ganti dengan “x86 64”, jika menggu- 
nakan mesin MAC, ganti dengan “ppc”, dan 
jika Anda menggunakan mesin MAC 64-bit, 
ganti dengan “ppc64”. 

Anda dapat mengganti alamat FTP ser- 
ver untuk SUSE di atas dengan mirror yang 
terdekat agar Anda memiliki koneksi lebih 
cepat. Tapi Anda juga harus mengganti di- 
rektori server dengan yang sesuai. 

Jika langkah-langkah di atas berhasil di- 
lakukan, maka proses instalasi akan melaku- 
kan download komponen-komponen insta- 
lasi sebesar 60 MB. Kemudian Anda akan 
melakukan langkah-langkah instalasi SUSE 
Linux dengan tampilan YaST seperti insta- 
lasi SUSE Linux normal. 

Kelebihan dari proses instalasi seperti 
ini, adalah Anda tidak perlu lagi memiliki ba- 
nyak CD instalasi, namun sebaliknya, Anda 
memerlukan koneksi Internet yang cepat. A 


sound card, kartu jaringan, dan modem dapat berfungsi sebagaimana mestinya mulai instalasi sebija 2 
distro Linux dilakukan. Distro Linux yang kami gunakan dalam pengujian “Linux Ready” adalah Knoppix 
3.7, Mandrakelinux 10.1, Fedora Core 2, dan SUSE LINUX 9.1.—Red. 





www.infolinux.web.id 


Berita | Ulasan | Adu Software | Utama | Bisnis | Apa Sih Sebenarnya... | Tutorial 














Spesifikasi Hardware 





VIDEO CARD Po 















































Manufaktur GIGABYTE 
GV-R80X256V 
GPU ATI Radeon X800 
Memory 256 MB 
Tipe Memory GDDRAM 3 
Interface PCI Express 16x 
Kecepatan RAMDAC 400 MHz 
Harga US$540,00 
Kontak Nusantara Eradata, Telp. (21) 601-8218 
Situs www.gigabyte.com.tw 





epatah bahwa, “Jangan me- 
P nilai dari kemasannya saja” 
ternyata tidak berlaku untuk 
video card ini, karena dengan 
kemasan yang sangat besar un- 
tuk ukuran video card, ternyata 
kemampuan 
performa yang besar juga. 
Dilengkapi GPU ATi Radeon 
X800, video card ini memperoleh 


memberikan 


nilai performa hingga 9,4. 

Produsen Gigabyte sepertinya 
ingin unggul dalam percaturan 
video card dengan memberikan 
banyak fitur. Dengan buku ma- 
nual yang lengkap, memuat bab 
instalasi, troubleshooting, dan 
instalasi video card yang memu- 
dahkan pelanggan baik hard- 
ware maupun software, sehingga 
video card ini patut memperoleh 
nilai 9 pada kategori handling. 

Dalam kategori layanan, Gi- 
gabyte memberikan informasi 
yang lebih pada situsnya menge- 
nai video card ini. 


Pengujian performa video 
card ini, kami menggunakan 
distro SUSE 9.1 Professional 
kernel 2.6.4 dengan driver fglrx- 
3.14.6 serta aplikasi benchmark 
SPECViewperf-7.1.1. Skor-skor 
yang diperoleh video card ini, 
yaitu: 3D Studio Max 12,11; 
Design Review 14,991; Data 
Explorer 51,536;  Lightscape 
12,234; PRO/Engineer 10,377; 
UniGraphics 8,05. AEWS 


Perlengkapan 20% 






Performa 35% 


Handling 5% 


Layanan 5% 


Harga 35% 








Hasil Pengujian 
Perlengkapan JAAMAN 6,8 




















Handling 18988938817 20 
Layanan 111111 1 85 
Harga ) | MMU UU ie 
Performa ILL LL LL Le 














Hasil Tes dan Ulasan Hardware 








VIDEO CARD Po 





Spesifikasi Hardware 





MSI 








FX5700LE-TD256 





GeForce FX5700 





256 MB 





DDRAM 





AGP 8x 





400 MHz 





US$135,00 





PT Alfa Artha Andaya. Telp. (021) 6124366 








www.msi.com.tw 








alaupun produk-produk 
Wa card dengan inter- 
face PCI-Express mulai banyak 
bermunculan, namun video 
card dengan interface AGP ma- 
sih banyak digunakan pengguna 
komputer. Hal ini dimungkin- 
kan karena harga produk video 
card PCI-Express masih lebih 
mahal, walaupun memberikan 
kinerja transfer bandwidth yang 
lebih besar dibanding AGP. 

Dengan penampilan yang 
sederhana serta tidak dilengkapi 
dengan CD-CD program mau- 
pun permainan dan lainnya, 
membuat video card ini mem- 
peroleh nilai yang rendah pada 
kategori perlengkapan. 

Manual yang disertakan 
juga hanya berupa lembaran, 
sehingga informasi yang diberi- 
kan sedikit kepada pelanggan- 
nya. Dukungan terhadap Linux 
masih belum diperlihatkan oleh 


produsen MSI, baik berupa dri- 


www.infolinux.web.id 


ver maupun informasi instalasi 
dengan Linux. 

Pengujian performa video 
card dengan Fedora Core 2 ker- 
nel 2.6.5, driver nvidia-6629, dan 
SPECViewperf-7.1.1. 
Skor-skor yang diperoleh video 


aplikasi 


card ini, yaitu: 3D Studio Max 
9,252; Design Review 52,773; 
Data Explorer 51,274; Lightscape 
10,214; PRO/Engineer 10,806; 
UniGraphics 5,05. NEWS 


Perlengkapan 20% 





Performa 35% 


Handling 596 


Layanan 5% 


Harga 35% 
Hasil Pengujian 
Perlengkapan SAAE 48 














Handling 19998993117 83 
Layanan MA 95 
Harga 199999981) 89 
Performa 1/11 / (M3 














INFOLINUX 03/2005 |7 





Berita | Ulasan | Adu Software | Utama | Bisnis | Apa Sih Sebenarnya... | Tutorial 





Hasil Tes dan Ulasan Hardware 











DVD R/RW 





DVD R/RW Po 











Spesifikasi Hardware 











Manufaktur LG 

Model GSA-4163B 

Tipe Internal 

Interface Enhanced IDE (ATAPI) 





Format Media 


CD/DVD +/- R/RW, RAM, DL 





Kecepatan Membaca 
Kecepatan Menulis 


16x (DVD), 40x (CD) 
16x (DVD+R/-R), 8x/6x (DVD+RW/-RW), 4x DL 














Spesifikasi Hardware 














Manufaktur MSI 

Model DR16-B2 

Tipe Internal 

Interface Enhanced IDE (ATAPI) 
Format Media CD/DVD --/- R/RW, RAM, DL 





Kecepatan Membaca 
Kecepatan Menulis 


16x (DVD), 40x (CD) 
16 (DVD+R/-R), 4x (DVD+RW/-RW), 4x DL 











Harga US$210,0 
Kontak PT LG Electronics Indonesia, Telp. (21) 5366-0309 
Situs www.tokolg.com 





Harga US$155,0 
Kontak PT Alfa Artha Andaya. Telp. (021) 612-4366 
Situs www.msi.com.tw 











ra CD-R/RW sudah mulai 

memudar dengan semakin 
giatnya produk-produk DVD- 
R/RW yang dikeluarkan oleh 
para produsen pembuat DVD- 
R/RW. Dengan kapasitas media 
yang jauh lebih besar dibanding 
CD, maka tentu saja nantinya 
DVD akan menjadi primadona 
di masa yang akan datang. 

Kali ini InfoLINUX meng- 
ulas drive DVD LG seri 4100 
yang menawarkan fitur unik 
yang membuatnya lebih populer 
dibandingkan model-model 
yang lainnya. Dilengkapi dengan 
triple format penulisan DVD, 
dan dukungan penuh untuk 
membaca dan menulis pada me- 
dia DVD-RAM. 

Pada pengujian, kami meng- 
gunakan tool aplikasi k3b versi 
Ost 
kami menulis pada media CD 
R, CD RW, DVD+R, DVD-R, 
DVD+RW, dan DVD-RW. 


Format pengujian, 


18 INFOLINUX 03/2005 


Kompatibilitas produk ini 
merupakan yang terbaik, karena 
mendukung semua jenis media 
baik untuk membaca maupun 
menulis. Fitur metode membaca 
media meliputi Disk-at-Once, 
Incremental Recording. Sedang- 
kan, metode menulis meliputi 
Restricted Overwrite (hanya un- 
tuk DVD-RW), Seguential Re- 
cording pada DVD--R, Random 
Write pada DVD+RW. NEWS 


Perlengkapan 20% Performa 35% 







Kompatibilitas 25% 
Harga 25% 
Layanan 5% 


Hasil Pengujian 
Perlengkapan JAMAA 71,4 


Kompatibilitas JSA 10,0 
Layanan SUTAR 54 











Harga MIRAM 8,5 
LLL LLL Ya 





Performa 











egiatan mem-back-up data 

merupakan suatu hal yang 
vital bagi perusahaan. Dengan 
penyimpanan data yang semakin 
besar menuntut media penyim- 
panan yang lebih besar. Dengan 
media DVD R/RW, yang dapat 
menampung hingga 8x dari 
ukuran CD, bahkan untuk yang 
dual-layer, dapat menampung 
hingga 8 GB dapat memenuhi 
kebutuhan back-up data. 

Aplikasi yang digunakan un- 
tuk menguji adalah k3b versi 
0.11.17. Di sini kami menguji 
kecepatan drive dan bagaimana 
kompatibilitasnya terhadap me- 
dia-media penyimpanan. 

Dalam hal kompatibilitas, 
drive ini belum mendukung 
penulisan pada DVD-RAM. 

Pada situsnya, produsen MSI 
memberikan layanan informasi 
yang lengkap untuk drive ini. 
Apabila memperoleh masalah 
pada penulisan media DVD-R 


www.infolinux.web.id 


atau DVD-RW, bisa mendown- 
load firmware yang terdapat di 
situsnya. Selain itu juga dileng- 
kapi dengan Live Update, hanya 
saja dukungan terhadap Linux 
masih belum ada. 

Fitur-fitur yang ditawar- 
kan seperti Seamless Link un- 
tuk mencegah terjadinya buffer 
underrun dan meminimalisasi 
kasalahan penulisan, mendu- 
kung fitur over-burn. NEWS 





Perlengkapan 20% 


Performa 3596 








Kompatibilitas 25% 
Harga 25% 





Layanan 5% 
Hasil Pengujian 
Perlengkapan IIIIII3117 7,5 
Kompatibilitas III 00 8,8 
Layanan MMMM 59 
Harga ILL LLL LLL 88 
Performa 99930117 18 























Berita | Ulasan | Adu Software | Utama | Bisnis | Apa Sih Sebenarnya... | Tutorial 








UPS 











Spesifikasi Hardware 
























































Manufaktur M-POWER 
Model M-600 
Kapasitas (VA) 600 VA (360 Watt) 
Input Voltage Range 220 V (AC) 
Output Voltage 220 V (AC) 
Tipe Baterai Lead Acid (baterai kering) 
Dimensi Berat 7 Kg 
Harga US$60,00 
Kontak PT Mitra Sarana Cemerlang, Telp (21) 3010-7730 
Situs www.jempolan.com 
ada sebuah mesin yang shutdown, log, pesan pop-up, dan 


harus menyala secara terus- 
menerus dan simultan tentu 
hubungannya dengan listrik juga 
harus tanpa istirahat. Contohnya 
saja sebuah server, di mana ha- 
rus selalu dalam keadaan siap 
jika dibutuhkan oleh client. 

UPS dengan penampilan yang 
berwarna dominan keabuan 
yang merupakan produk dari 
M-Power ini menawarkan fitur 
yang cukup baik. Pertama de- 
ngan dilengkapi tiga buah lampu 
indikator pada tampilan depan. 
Ketiga lampu tersebut mengin- 
dikasikan bahwa UPS sedang 
dalam keadaan Normal, Supply 
Power, Load Battery, Charge Bat- 
tery, dan UPS Protect. 

Yang berbeda dari UPS ini 
adalah dilengkapi dengan soft- 
ware tool RUPS 2000 yang ber- 
guna untuk pengontrolan UPS, 
kirim e-mail, pesan ke pager, 
proteksi password, pengaturan 


lainnya. Padahal software ini 
biasanya hanya disertakan pada 
UPS-UPS yang memiliki power 
sangat besar alias UPS-UPS dari 
kelas high-end. 

Sayangnya produsen UPS ini 
tidak menyediakan untuk sistem 
operasi Linux. Sehingga fitur-fi- 
tur tersebut belum dapat kami 
nikmati langsung pada sistem 
Linux. NEWS 


Perlengkapan 10% 








Performa 2096 


Handling 15% 


Layanan 5% 
Kualitas 30% 


Harga 20% 


Hasil Pengujian 


Perlengkapan SAAMAA 9,4 

















Handling MAM 15 
Layanan MUTAM 75 
Harga VLLLL LL LE 
Kualitas I/////// 7 71/1003 
Performa T/IE 








Hasil Tes dan Ulasan Hardware 














UPS 























Spesifikasi Hardware 



































Manufaktur Enlight 

Model V-600 VA 

Kapasitas (VA) 600 VA (360 Watt) 

Input Voltage Range 220 V (AC) 

Output Voltage 220 V (AC) 

Tipe Baterai Lead Acid (baterai kering) 
Dimensi Berat 7,5 Kg 

Harga US$45,00 

Kontak www.enlightcorp.com 
Situs www.enlightcorp.com 








enampilan yang sederhana 

dengan dominan warna pu- 
tih, UPS ini dilengkapi dengan 
teknologi proteksi power yang 
baik. Seperti Automatic Voltage 
Regulator (AVR) agar terhindar 
dari masalah brownouts dan over 
voltages, Intelligent Battery Ma- 
nagement (IBM) yang berfungsi 
untuk memotong arus ke baterai 
secara otomatis pada saat dalam 
keadaan tidak aktif, hal ini ber- 
guna untuk melestarikan umur 
baterai. 

UPS produk dari Enlight, 
produsen yang sering kita dengar 
sebagai pembuat case PC serta 
power supply, memperoleh nilai 
yang rendah pada perlengkapan. 
Hal ini dikarenakan kurangnya 
fitur komunikasi dan antipetir 
untuk memonitor kondisi UPS 
saat bekerja dan untuk mengi- 
rimkan pesan kepada pengguna 
untuk melakukan proses back- 


up. 


www.infolinux.web.id 


UPS dengan kulit logam ini 
dilengkapi fitur Short Circuit 
Protection (SCP) untuk meng- 
hindari kerusakan yang diaki- 
batkan arus listrik yang tiba-tiba 
mati oleh UPS, PC dan printer. 
Selain itu, Advanced Warning 
Alarm (AWA) untuk peringatan 
kepada pengguna bahwa arus 
listrik ke UPS terputus, dan UPS 
memulai penggunaan power 
dari baterai. “A EWS 


Perlengkapan 10% 








Performa 20% 


Handling 15% 


Layanan 5% 
Kualitas 30% 


Harga 20% 


Hasil Pengujian 


Perlengkapan JAMAA 5,0 

















Handling "11111 / MMR 
Layanan "1/11 / MR 
Harga ILLLLL LLL Le 
Kualitas 990531111117 6,0 
Performa 18999938117 80 














INFOLINUX 03/2005 19 


Berita | Ulasan | Adu Software | Utama | Bisnis | Apa Sih Sebenarnya... | Tutorial 








Ulasan Distro 











CLUSTER 





DESKTOP 











GNU GRUB version 8.95 (638K lower 7 96192K upper memory) 


MEH SHSM HHMI MH HH —HR—H=-H=*X Based on R.I.P. sean aa aan, 


A 


Use the fT and 4 keys to select which entry is highlighted. 
Press enter to boot the selected OS, 'e' to edit the 
commands before booting, or 'c' for a command-line. 





ParallelKnoppix 2005-01-10 — MultiDistro 2.0 


Spesifikasi Distro Spesifikasi Distro 


































































































Pembuat Michael Creel Pembuat lonut Sandu 

Situs pareto.uab.es/mcreel/ParallelKnoppix Situs www.tlm-project.org 
Lisensi GPL Lisensi GPL 

Kernel 2.4.27 dan 2.6.9 (tidak berfungsi) Kernel 2.4.x dan 2.6.x 
Desktop KDE 3.3.1 Desktop KDE, Gnome, FluxBox 
Office Korganizer 3.3.1. Kontact 1.0.1 Office OpenOffice.org 
Internet Konqueror 3.3.1, Xchat 1.0.51 Internet FireFox, Gaim 

Server Samba 3.0.9 Server - 

Multimedia Xmms 1.2.10 Multimedia Mplayer, Xmms 
Game Kde-games Game Game-game KDE dan Gnome 
Tool K3b 0.11.17 Tool - 











istro dari negeri matador 
Spanyol ini merupakan 
remaster Knoppix, yang juga 
berupa LiveCD. Dengan Paral- 
lelKnoppix, Anda dapat mem- 
buat sebuah cluster Linux de- 
ngan tool-tool/pustaka-pustaka 
programming parallel seperti 
MPI (Message Passing Interface) 
dalam beberapa menit. Distro 
ini menghemat waktu Anda 
dalam melakukan konfigurasi 
pada lingkungan computing. 
Dengan menggunakan Para- 
llelKnoppix, lingkungan kom- 
puting yang sudah ada tidak 
akan terganggu, karena distro 
ini berupa LiveCD. Kecuali pa- 
da node master, dibuat sebuah 
direktori yang dapat dihapus 
setelah reboot kalau diinginkan. 
Saat booting, sama dengan 
pendahulunya (Knoppix) Pa- 
rallelKnoppix akan mendeteksi 
semua hardware dan peripheral 


20 INFOLINUX 03/2005 


secara otomatis. Komputer-kom- 
puter yang dikonfigurasi dengan 
ParallelKnoppix akan men-shar- 
ing sebuah direktori umum, yang 
dibuat pada node master dengan 
NES (Network File System). Pada 
node-node slave di-booting de- 
ngan menggunakan jaringan 
(dimana DHCP dijalankan pada 
node master). 
Pengaturan — ParallelKnop- 
pix memang tidak terlalu aman, 
karena password LiveCD un- 
tuk user dan super user (root) 
sudah diketahui siapa saja, se- 
hingga akan memperoleh akses 
pada Cluster ParallelKnoppix. 
Sebenarnya setup yang mudah 
memberikan kompromi terha- 
dap beberapa titik aman. NEWS 


Kebutuhan Hardware 














Processor Minimum: 

kelas Pentium atau Athlon 
Harddisk Minimum: 128 MB 
Memory Minimum: 128 MB 








MS di sini bukan hanya 
sekadar nama, tapi dis- 
tro ini benar-benar menawar- 
kan banyak distro di dalamnya. 
Hmm...mungkin ini tidak wah, 
karena mungkin di antara Anda 
sudah memiliki banyak distro 
dalam sistem komputernya. 
Yang berbeda adalah bentuknya 
yang LiveCD, bukannya instalasi 
ke harddisk seperti biasanya. 

Ada enam distro yang diser- 
takan dalam satu CD ini, yaitu 
SLAX 4.2.0, BeatrIX November 
04, Damn Small Linux 0.8.4, 
INSERT 1.2.16, SAM 1.1 dan 
GeeXboX 0.99, serta dua buah 
tool: Recovery Is Possible (RIP) 
Linux rescue system dan Mem- 
test86 sebuah program diagnos- 
tik memory. 

Jadi, bukannya satu distro 
dalam satu LiveCD, tapi Anda 
dapat menikmati enam distro 
mini tanpa harus repot meng- 


www.infolinux.web.id 


instalasinya ke harddisk. Pada 
tampilan pertama saat booting 
adalah menu Grub untuk me- 
milih distro apa yang ingin di- 
gunakan. Distro SLAX dan DSL 
sudah pernah dibahas di InfoLI- 
NUX terdahulu, distro BeatrIX, 
INSERT dan SAM juga sama 
dengan distro-distro lainnya, 
namun menawarkan paket-pa- 
ket aplikasi yang berbeda-beda 
satu dengan yang lainnya. 

Distro yang cukup unik 
adalah GeeXboX, karena ketika 
Anda memilihnya, maka akan 
tampil seperti layaknya sebuah 
player multimedia, Anda dapat 
memutar berbagai jenis file, dari 
mp3, mpg, mov, dan format- 
format lainnya. NEWS 


Kebutuhan Hardware 
Processor Minimum: 

kelas Pentium atau Athlon 
Harddisk 
Memory 














Minimum: 32 MB 








Ulasan Software 


Berita | Ulasan | Adu Software | Utama | Bisnis | Apa Sih Sebenarnya... | Tutorial 











NETWORKING/DIAGNOSTIC 








& Shell - Konsole 


Session Edit View Bookmarks Settings Help 














linux:” # ra -r argus.out 


04-11-23 17:11:05.275056 6.001587 
ST 


Duration Flgs Type 







51928 

04-11-23 17:14:49.007049 6.000283 icmp 
98 98 

04-11-23 17:11:05.276643 300 .034516 man pkts 
closed 3 





04-11-23 17:16:05.311159 
closed 2 SHT 
linx: # J 


E Shell 





Spesifikasi Software 


man version=2.0 


SrcAddr 


SrcBytes Dst te 

04-11-23 17:11:05.756839 59.034456 tcp 192.168 .0.50.32768 7?> 192.168.0.1.445 580 798 
48 112232 EST 

04-11-23 17:12:07.109420 59.413917 tcp 192.168.0.50.32768 7?> 192.168.0.1.445 514 702 

51876 982898 EST 

04-11-23 17:13:45.370727 8.000000 udp 192.168.0.50.138 3 192.168.0.255.138 1 8 

25! 

04-11-23 17:13:45.370912 0.000000 udp 192.168 .0.50.137 -> 192.168.0.255.137 1 8 

92 8 TIM 

04-11-23 17:13:45.372380 6.000000 udp 192.168 .0.1.137 -> 192.168.0.50.137 1 8 

104 TI 

04-11-23 17:13:07 .994330 58 .865487 tcp 192.168 .0.50.32768 7?> 192.168.0.1.445 580 733 

58248 1122392 EST 

04-11-23 17:14:08.818865 59.407492 tcp 192.168.0.50.32768 ?> 192.168.0.1.445 507 678 


192.168.0.50 <-> 


04-11-23 17:15:09.892453 59.403716 tcp 192.168.0.50.32768 ?> 192.168.0.1.445 186 216 
20022 
04-11-23 17:16:11.075376 59.125541 tcp 192.168.0.50.32768 ?> 192.168.0.1.445 194 222 
20676 
04-11-23 17:17:12.430847 36.859045 tcp 192.168.0.50.32768 ?> 192.168.0.1.445 363 499 
36470 701509 EST 

104.232095 man pkts 1287 bytes 1045906 drops 0 flous 6 



















probe id=192.168.0.50 


Sport Dir DstAddr Dport SrcPkt Dstpkt 


192.168.0.1 1 1 


5556 bytes 467093? drops ® flous 2 




















Pembuat Carter Bullard <argus@sei.cmu.edu> 
Situs http://www.gosient.com/argus/ 
Lisensi LGPL, X11/MIT 
Harga Gratis 
Dependensi - 
System e CPU setara Pentium II 
Reguirement e RAM sebesar 64 MB 
e Ruang kosong harddisk 5 MB 








WEB/UTILITIES 





File Edit View Help 


D x ka) 


New Preferences Stop 


File Name State 


A Credits 


Current Size Total Size Ipercentage Elapsed Time |Remaining Time Speed | 
About Gwget2 SE] 









Gwget2 0.9 


A download manager for gnome2 using wget as backend. 
GNU GPL 2.0 




















Spesifikasi Software 




















Pembuat David Sedeño Fernandez <frimost@dhis.org> 
Situs http://gwget.sourceforge.net/ 
Lisensi GPL 
Harga Gratis 
Dependensi wget, GNOME, libxml2, libssl 
System e CPU setara Pentium II 
Reguirement e RAM sebesar 64 MB 
e Ruang kosong harddisk 1 MB 








etwork monitoring adalah 

hal yang wajib apabila 
Anda mengelola jaringan, baik 
jaringan kecil ataupun besar. 
Dan, di sistem UNIX/Linux, tool- 
tool pengelolaan jaringan dapat 
dengan mudah ditemukan. Ma- 
sing-masing tool menawarkan 
fungsionalitas dan fitur tertentu. 
Salah satu tool yang cukup me- 
narik adalah Argus. 

Nama program ini meru- 
pakan singkatan dari audit re- 
cord generation and utilization 
system. Keren dan sedikit membi- 
ngungkan. Secara umum, Argus 
adalah tool yang dapat diguna- 
kan untuk mengaudit transaksi 
pada IP. Argus akan melaporkan 
transaksi yang ditemukan. 

Argus dapat dijalankan seba- 
gai daemon ataupun aplikasi 
biasa. Dalam melakukan pen- 
catatan, berbagai argumen dapat 
diberikan sebagai filter. Dengan 
mudah Anda melakukan pen- 
catatan seluruh paket kecuali 


22 INFOLINUX 03/2005 


ICMP, misalnya. Semua argu- 
men tersebut juga dapat disim- 
pan secara kaku di dalam file 
konfigurasi. Argus dapat pula 
melakukan dumping pencatatan 
ke file binary. Dan dalam paket 
Argus, datang pula berbagai tool 
dengan nama berawalan ra (read 
argus) yang dapat membaca, 
mengamati, memproses dan 
bahkan dapat melaporkan pen- 
catatan dalam format XML. 
Dengan dokumentasi yang 
baik, Argus semakin layak digu- 


nakan. ANop 





Dokumentasi 20% 





Fungsionalitas 
45% 


Fitur 35% 


Hasil Pengujian 

Fungsionalitas III 93317 IA 
Fitur Tambahan FIGI I 37 9,1 
Dokumentasi “III 9,2 





























get adalah program yang 
luar biasa. Bisa down- 
load, mirroring, dan lain seba- 
gainya. Program yang harus 
dimiliki tukang download. Ma- 
salahnya, gwget tidaklah mu- 
dah digunakan bagi yang tidak 
terbiasa. Baca manualnya, dan 
pengguna awal akan kerepotan 
mencari opsi yang dibutuhkan. 
Untunglah, pengguna GNOME, 
berkat kehadiran gwget, bisa 
menikmati fungsionalitas gwget 
yang luar biasa dalam user in- 
terface yang sederhana namun 
tetap fungsional. 
User 
diakui sangatlah sederhana dan 


interface-nya harus 
mudah digunakan. Tampilan- 
nya terdiri dari toolbar tiga tom- 
bol, daftar file, dan menu-menu 
sederhana. Program ini dapat 
dikonfigurasi, namun layar 
konfigurasinya pun sangatlah 
sederhana, walaupun poin-poin 
penting konfigurasi tetap tidak 


dilupakan. Sangat efisien dan 


www.infolinux.web.id 


menarik, namun tetap memu- 
dahkan. 

Bagi Anda yang ingin memu- 
lai download misalnya, cukup 
menekan CTRL+N atau meng- 
gunakan menu/toolbar, dan se- 
buah dialog kecil berisikan input 
URL dan lokasi penyimpanan 
akan ditampilkan. Setelah itu, 
gwget pun akan segera men- 
download file yang diinginkan 
untuk Anda. Anda bisa meng- 
amati proses download dalam 
daftar file yang disediakan. Mu- 
dah dan cepat. ANop 





User interface 20% 





Fitur 35% 


Fungsionalitas 
5% 


Hasil Pengujian 





User Interface III I ITS 9,4 
Fungsionalitas III IIS 9A 
Fitur Tambahan III II II 9,0 




















Berita | Ulasan | Adu Software | Utama | Bisnis | Apa Sih Sebenarnya... | Tutorial 





Ulasan Game 














BOARD/CHESS 











ACTION 














glchess 

Pembuat Robert Ancell xbob27@users.sourceforge.net- 
Situs http://glchess.sourceforge.net 

Lisensi LGPL 

Harga Gratis 

Dependensi chess backend (misal crafty), X, GL, GTK+ 
System e CPU setara Pentium II 


Reguirement e RAM sebesar 64 MB 


e Ruang kosong harddisk 5 MB 


atur adalah permainan yang 

tidak lekang oleh waktu. 
Tetap menarik dan menggoda 
untuk dimainkan. Baik untuk 
mengisi waktu ataupun menguji 
otak. Catur juga bisa dimain- 
kan baik dengan media konven- 
sional ataupun memanfaatkan 
komputer. 

Di Linux, terdapat puluhan 
permainan catur dengan ciri 
khas masing-masing. Salah satu 
yang cukup menggoda untuk 
dimainkan adalah glchess, per- 
mainan catur dengan interface 
3D. Program ini tidak mengim- 
plementasikan engine catur sen- 
diri, melainkan memilih untuk 
meningkatkan kompatibilitas 
dengan chess engine yang ada. 
Untuk mudahnya, Anda bisa 
mempergunakan crafty (diinstal 
secara terpisah). 

Cara pandang Anda akan 
papan catur bisa diubah sesuai 
keinginan. Glchess menyediakan 
banyak sekali pilihan cara pan- 


24 INFOLINUX 03/2005 


dang, mulai dari yang kaku atau- 
pun bebas. Pilih cara pandang 
yang paling potensial bagi Anda. 
Penyajian grafik secara umum 
juga dapat dikatakan sangat baik. 

Secara umum, program ini 
belum terlalu sempurna. Per- 
mainan melalui network masih 
tidak dapat dimungkinkan. Na- 
mun apabila Anda memainkan- 
nya sendiri, fasilitas yang datang 
bersama program ini sudah jauh 
lebih dari cukup. Bagi Anda 
yang senang catur, segeralah mi- 
liki program ini. Nop 





* Koules for X version 1.4 by Jan Hubic 











Kompatibilitas Fitur 25% 


Engine 30% 


Grafik 40% 


Komp. Engine 9,0 
Grafik 9,4 
Fitur 8,7 
Rating 














Koules 
Pembuat Jan Hubicka <hubicka@limax.paru.cas.cz> 
Situs http://www.ucw.cz/-hubicka/koules/English/koules.html 
Lisensi GPL 
Harga Gratis 
Dependensi X, Wish 
System e CPU setara Pentium II 


Reguirement e RAM sebesar 64 MB 


e Ruang kosong harddisk 5 MB 


ernahkah Anda bermain 

dorong-mendorong dengan 
teman-teman Anda ketika ke- 
cil? Yang bisa mendorong yang 
lain sampai jatuh akan menang 
misalnya? Cukup seru apabila 
dimainkan di dekat sungai. Apa- 
bila Anda pernah memainkan 
hal serupa, maka permainan ini 
akan sedikit membantu Anda 
mengingat masa-masa indah 
tersebut. 

Ya, Koules adalah permainan 
dorong-mendorong musuh. 
Anda dan musuh akan saling 
mendorong, dan apabila do- 
rongan Anda atau musuh cukup 
kuat untuk melemparkan pihak 
lawan ke dinding, maka musuh 
akan meledak dan kemenangan 
akan diperoleh. 

Permainan akan sangat gam- 
pang apabila musuh diam, yang 
sayangnya, tidak. Musuh akan 
dengan giat memantul dan 
berusaha mendorong Anda dari 


berbagai sisi. Dan, musuh-mu- 


www.infolinux.web.id 


suh Anda juga dengan pintar 
akan membuat Anda bingung 
dengan mencoba mendesak 
Anda ke tepian. Apabila Anda 
terpancing mengejar misalnya, 
musuh lain bisa saja mendorong 
Anda ke tembok, dan Anda akan 
meledak. Dari level ke level, per- 
mainan akan semakin sulit dan 
menantang. 

Koules disajikan dalam grafik 
dan suara yang menarik. Me- 
lengkapi daya tarik game, mem- 
buat orang memainkannya sam- 
pai lupa waktu. Nop 





Fitur 20% 







Grafik 40% 


Suara 40% 


Grafik 9,1 
Suara 91 
Fitur Tambahan 9 4 
Rating 











Berita | Ulasan | Adu Software | Utama | Bisnis | Apa Sih Sebenarnya... | Tutorial 








NETWORKING 

















Spesifikasi Buku 




















Pengarang Charles M. Kozierok 
Penerbit No Starch Press 
Tebal 1200 halaman 
Terbit Maret 2005 

Harga US$69,95 

ISBN 1-59327-047-X 
Bonus 











alam membangun sebuah jaringan 

komputer, tentu tidak lepas dengan 
pengaturan protokol TCP/IP. Pengaturan- 
nya pun memiliki bermacam-macam ben- 
tuk konfigurasi dan disesuaikan dengan jari- 
ngan yang diinginkan. Sehingga, pengaturan 
TCP/IP tidak dapat dilakukan sembarang- 
an, karena Anda pasti tidak ingin memiliki 
jaringan yang “berantakan”, bukan? 

Buku The TCP/IP Guide ini berfungsi 
sebagai ensiklopedia dan penduan kom- 
prehensif mengenai protokol TCP/IP yang 
sangat berguna bagi pemula dalam hal jari- 
ngan komputer dan juga untuk para profe- 
sional musiman jaringan komputer. Pada 
buku ini membahas secara detail inti-inti 
protokol yang berguna untuk memfungsi- 
kan internetworks dari TCP/IP, dan aplikasi- 
aplikasi TCP/IP klasik yang terpenting. 

Penjelasan yang digunakan mengguna- 
kan gaya penulisan seadanya, sehingga siapa 
saja mengerti lusinan protokol yang ada dan 
teknologi yang menjalankan Internet. Isi 
buku ini sudah mencakupi bahasan tentang 
PPP, ARP, IP, IPv6, IP NAT, IPSec, Mo- 
bile IP, ICMP, RIP, BGP, TCP, UDP, DNS, 
DHCP, SNMP, FTP, SMTP, NNTP, HTTP, 
Telnet, dan lebih banyak lagi. 

Dalam bukunya, sang penulis tidak ha- 
nya menawarkan tampilan yang detail me- 
ngenai protokol TCP/IP, tetapi juga meng- 
gambarkan dasar-dasar networking dan OSI 
Reference Model penting. NEWS 








WEB SERVER 








Ulasan Buku 








DISTRO 



































Pengarang Stephan Richter 
Penerbit Sams 

Tebal 456 halaman 
Terbit Januari 2005 
Harga US$49,99 

ISBN 0-67232-617-5 
Bonus 











jak merupakan sebuah aplikasi server 
web open source yang ditulis keba- 
nyakan menggunakan bahasa Python. Zope 
menawarkan fitur sebuah database trans- 
aksi objek yang dapat memasukkan bukan 
hanya content dan data yang ditentukan, 
tapi juga template dynamic HTML, skrip- 
skrip, sebuah mesin pencari, dan koneksi- 
koneksi database relasi (RDBMS) dan kode. 
Dibangun dengan konsep “kendali delegasi 
yang aman”, arsitektur keamanan Zope juga 
membuat Anda dapat memegang kendali 
atas bagian-bagian dari situs web organisasi 
atau individu lain. Model transaksi digu- 
nakan bukan hanya pada database objek 
Zope, tetapi demikian juga ke banyak peng- 
hubung-penghubung relasi database, meng- 
hasilkan integritas data yang kuat. 

Zope juga memasukkan kemampuan 
server HTTP, FIP, WebDAV, dan XML- 
RPC, dan juga dapat digunakan dengan 
Apache atau server web lainnya. 

Dalam buku ini, terdapat banyak koleksi 
resep yang memberikan solusi untuk ma- 
salah-masalah umum yang mungkin diha- 
dapi sebagai pengembang Zope atau Python 
ketika mulai mengimplementasikan server 
aplikasi open source, Zope 3. Kegunakan 
buku yang berorientasi solusi dan berstruk- 
tur task-based, agar situs web mendukung 
kode yang digunakan pada asing-masing 
resep, untuk membantu membangun kom- 
ponen-komponen Zope Anda. NEWS 


www.infolinux.web.id 

















Spesifikasi Buku 





























Pengarang Rusmanto, Salman AS, Henry S., dan 
Muhammad Hanif 

Penerbit Dian Rakyat 

Tebal 184 halaman 

Terbit November 2004 

Harga Rp35.000 

ISBN 979-523-696-2 

Bonus CD Instalasi SUSE 9.1 Personal 








pe SUSE merupakan salah satu dis- 
tro Linux besar saat ini. Dengan fitur- 
fitur yang lengkap disertai tool keren, YaST, 
SUSE Linux menjadi distro yang diminati 
banyak orang. SUSE 9.1 Personal Edition 
sendiri merupakan edisi gratis di samping 
edisi Live Evaluation yang ditawarkan ke- 
pada pemakai SUSE. 

Di dalam buku ini, dibahas bagaimana 
langkah-langkah menginstalasi SUSE Linux, 
konfigurasi driver-driver peranti komputer, 
teknik administrasi sistem dengan YaST2. 
Tidak hanya sampai di situ, buat penggemar 
multimedia, tersedia bab yang membahas 
aplikasi multimedia yang terdapat di SUSE 
Linux dengan dilengkapi penjelasan insta- 
lasi driver VGA nVIDIA dan konfigurasi 
hardware multimedia seperti kartu TV. 

Untuk para pengguna kantoran, pada 
buku ini juga dilengkapi dengan pemba- 
hasan aplikasi untuk perkantoran, seperti 
OpenOffice.org untuk format dokumen, 
spreadsheet dan presentasi. 

Penjelasan mengenai konfigurasi jari- 
ngan seperti web browser, e-mail client, chat- 
ting, FTP client, dan akses file sharing, diba- 
has dengan sangat sederhana, sehingga para 
pemula dapat melakukannya sendiri tanpa 
harus menjadi seorang ahli komputer. 

Dengan bonus CD instalasi SUSE 9.1 
Personal, Anda langsung dapat memprak- 
tikkan apa yang terdapat dalam buku pada 
PC Anda. ÔEWS 


INFOLINUX 03/2005 25 


ADU SOFTWARE 
Perbandingan Enam IRC Client 





Berita | Ulasan | Adu Software | Utama | Bisnis | Apa Sih Sebenarnya... | Tutorial 








Noprianto 





INDEKS 


IRC CLIENT 

kvirc 2.9.9 27 
Mozilla IRC 1.6 27 
Gaim 0.75 28 
Xchat 2.0.7 28 
Kopete 0.8.1 29 
konversation 0.13 29 
Kriteria: 


Kami tetap memiliki empat kriteria dalam 
“Adu Software” kali ini. Yang pertama-ta- 
ma adalah fungsionalitas dengan porsi 40%. 
Kami berpendapat bahwa setiap IRC client 
harus mampu menyajikan fungsionalitas 
yang baik kepada penggunanya. Indah dan 
banyak fitur aneh, kalau tidak bisa mengirim 
file, tentunya agak aneh. 

Kriteria kedua adalah Ul. Tidak semua 
pengguna IRC Client adalah peminat kom- 
puter. Dan, Ul yang bagus menjadi penting 
karenanya. Kami memberikan porsi 30% 
untuk Ul. 

Fitur tambahan (20%) menjadi kriteria 
ketiga. Selain dari fungsionalitas utama, IRC 
client yang memiliki fitur tambahan akan 
mendapat nilai tambah yang cukup baik. 
Fitur tambahan adalah fitur di luar fungsi 
utama IRC client. Contoh yang baik adalah 
spell check. 

Kriteria terakhir adalah dokumentasi. 
Tidak semua pengguna langsung memaha- 
mi penggunaan IRC client. Dan, dokumen- 
tasi memiliki peran cukup penting di sini. 
Kami memberikan porsi 10%. 


26 INFOLINUX 03/2005 


Adu Software 


IRC Client 





ig 
|ui welcome to chatzitla... 
| Use /attach <network-name> to connect to a network, 
For general IRC help and FAQs, please go to chttp://www.irchelp.org», for information abo 
morilla. messaging/chatzilla/>. 


Tabs 
Colors 
‘ent ext.mosita, Pade hem bite nm hop imate g mm pom Chae 
toad, log. me, motif. mag, name, Cena 
Lag. startup, part. ping. | a 
sanga she Tg i toggie | Step One: Select the Messaging Service(s) 


elakangan, manusia menjadi sema- 
B« aneh. Dunia juga semakin aneh. 

Dan, salah satu keanehan yang cu- 
kup sering ditemukan adalah menusia ba- 
nyak sekali yang menjadi manusia kesepi- 
an. Tidak hanya pria kesepian seperti cerita 
Sheila On 7, namun juga wanita kesepian. 
Siapapun itu, mulai dari artis top dunia 
sampai anak-anak sekolahan. 

Hal ini ironis sekali dengan telah dite- 
mukannya berbagai cara untuk berkomu- 
nikasi. Mulai dari infrastruktur sampai 
berbagai implementasinya. Sebenarnya, di- 
harapkan sekali, dengan adanya berbagai 
cara berkomunikasi tersebut, manusia yang 
kesepian bisa semakin membuka diri dan 
menjadi tidak kesepian lagi. 

Bagi pengguna komputer, diharapkan 
juga, berbagai media komunikasi seperti in- 
stant messanging bisa membantu mengura- 
ngi tingkat kesepian. Dan, salah satu pro- 
tokol yang paling ramai dimanfaatkan un- 
tuk kebutuhan tersebut adalah IRC. Di 
dunia IRC, berbagai pihak beramai-ramai 
berbicara dalam ruang virtual dan apabila 
ada yang harus dibicarakan secara privat, 
bisa membuka pembicaraan pribadi. 

IRC menjadi sangat ramai tahun-tahun 
belakangan ini. Istilah chatting pun digu- 
nakan dan menjadikan komunikasi pro- 
tokol IRC ini terdengar lebih menusiawi. 
Setiap pihak bisa memanfaatkan IRC untuk 
berkomunikasi. Untuk kebutuhan apapun. 


www.infolinux.web.id 





Siapa saja bisa membangun ruang percaka- 
pan di server IRC. 

Untuk terhubung ke dunia chatting 
tersebut, selain koneksi Internet yang cu- 
kup memadai, kita membutuhkan IRC 
Client. Di dunia Windows, IRC client yang 
(sangat) terkenal adalah Mirc, yang kini 
hadir sangat lengkap. Sementara, di dunia 
Linux, terdapat juga banyak sekali IRC cli- 
ent, dari yang berbasis teks sampai berbasis 
GUI. Dari yang sederhana sampai yang luar 
biasa kompleks. Dari yang asal sampai yang 
diurus dengan baik. 

Selain client IRC yang khusus melayani 
IRC, beberapa saat yang lalu mulai populer 
juga aplikasi instant messanging multi pro- 
tokol yang dapat melayani kebutuhan per- 
cakapan multi protokol dalam satu aplika- 
si. Dengan demikian, sekali instal aplikasi 
tersebut, kita sudah dapat berbicara dengan 
teman-teman kita yang di MSN, Yahoo!, 
AIM, ICO, Jabber, dan lain sebagainya. Di 
dunia Linux, hal ini diramaikan dengan 
Gaim dan kopete. Gaim bahkan tersedia di 
Windows dan mulai populer juga. 

Kami memilih berbagai IRC client untuk 
diadukan. Karena kami memiliki penilaian 
UI, maka kami hanya memilih IRC client 
yang berbasis GUI (dan sayang sekali bitchx 
tidak termasuk). 
kami akhirnya menjatuhkan pilihan pada 


Setelah memilih-milih, 


kvirc, mozilla irc, gaim, xchat, kopete, dan 
konversation. 9 


Berita | Ulasan | Adu Software | Utama | Bisnis | Apa Sih Sebenarnya... | Tutorial 








IRC CLIENT 





E Kvirc Scripting Tools Settings Window Help 


€ CONSOLE [No connection] KVIrc 3.0.0-beta3 “CVS” 








Not connected 





Window List 1 
IG No connectio 


Rirc.Discussioni.Org 
lano.IT.Discussioni.Org 

iRoma2iIT.Discussioni.Org 
iRoma.IT.Discussioni.Org 
fi Torino.IT.Discussioni.Org 

+ obbernet 

#-@DragonLynk 

+-@ Dreamcast 

+-@Dreamnet 


4 


Fee es == Ta 
CT Servers - KVIrc os 


Description 


Random server 


eri 





> 


m 
iepa e 


a 


Ur 





Server: fire.Discussioni.Org 


O Use IPv6 protocol 





Port: [s667 


| 











RJ Show this dialog at startup 








Spesifikasi Software 





Szymon Stefanek <kvirc@tin.it> 


Connect Now El s 


WA 





http://www.kvirc.net/ 





GPL 





Gratis 





X, KDE 








e CPU setara Pentium III 
e RAM sebesar 128 MB 
e Ruang kosong harddisk sebesar 25 MB 








pabila ada IRC client yang 
tampil cukup aneh, maka 
kvirclah juaranya. Walau ber- 
basiskan pada KDE, banyak ba- 
gian dari tampilannya yang ti- 
dak formal seperti KDE. Juga 
tidak terlalu menyesuaikan diri 
dengan theme KDE untuk ber- 
bagai bagian tampilannya. Selain 
itu, beberapa bagian program se- 
perti About box juga tampil lu- 
cu. Semua hal ini diharapkan 
berubah pada rilis berikutnya. 
Walau 
umum, apabila Anda terbia- 


demikian, secara 
sa menggunakan program ini, 
tampilannya tidak akan terlalu 
membingungkan. Apabila masih 
kerepotan, Anda bisa mengakses 
dokumentasinya yang cukup 
lengkap dan bagus. 

Secara fungsionalitas, pro- 
gram ini boleh dikatakan ber- 
lebihan. Mulai dari kebutuhan 
chat biasa sampai script didu- 
kung oleh kvirc. Pengiriman file 


dan lain sebagainya juga didu- 
kung dengan baik. 

Kvirc berada di posisi kedua, 
hanya kalah sedikit sekali (0.05) 
dari Gaim, sang juara. Sebagai 
IRC client, kvirc memiliki fung- 
sionalitas 100%. Namun, Gaim 
memiliki fitur yang lebih banyak 
dibandingkan dengan kvirc. 
Pengguna KDE dapat meng- 
gunakan IRC client ini untuk 
berkomunikasi dalam protokol 
IRC.A 





Dokumentasi 10% 






User interface 
30% : 

Fitur 

tambahan 20% 


Fungsionalitas 40% 


Hasil Pengujian 
User Interface SAAMAA 9,0 

Fungsionalitas AMMMMMMM/) 9.4 
Fitur Tambahan MMMMMMMM/ 23 
























































Dokumentasi AMM MMMMMMM// 9,2 











ADU SOFTWARE 





Perbandingan Enam IRC Client 








| IRC CLIENT 








pa 


ChatZilla! 


a Eile Edit View Tools Window Help 












Known Networks 9 


ChatzZilla 0.9.52B 


Connected Networks 0 





[al 
D 


[HELLO] Welcome to Chatzilla... 








version, voice, who, whois, whowas]. 









Spesifikasi Software 


*client* 


Use /attach <network-name> to connect to a network, or click on one of the network names below. 
For general IRC help and FAQs, please go to <http://www.irchelp.org>, for information about ChatzZilla go to 
<http://www.mozilla.org/projects/rt-messaging/chatzilla/>. 

[INFO] Available networks are [dalnet, efnet, freenode, hybridnet, moznet, quakenet, slashnet, undernet, webbnet). 

[NFO] Type /help <command-name> for information about a specific command. 

UNFO] Currently implemented commands are (about, alias, attach, away, cancel, channel-charset, channel-motif, channel-pref, charset, 
clear-view, client, commands, css, ctcp, dehop, delete-view, deop, desc, devoice, disable-plugin, disconnect, echo, 
enable-plugin, eval, eval, exit, exit-mozilla, focus-input, header, help, hide-view, hop, invite, j, join, join-charset, kick, kick-ban, 
leave, list, list-plugins, load, log, me, motif, msg, name, names, network, network-charset, network-motif, network-pref, 
networks, nick, notify, op, open-at-startup, part, ping, pref, query, quit, quit-mozilla, quote, rlist, server, squery, stalk, statusbar, 
supports, sync-output, tabstrip, testdisplay, toggle-ui, topic, unstalk, user-charset, user-motif, user-pref, userlist, usermode, 


SSS SSS SS SSS = SE 
A o Welcome to ChatZilla! | 


Mozilla Foundation <drivers@mozilla.org> 








http://www.mozilla.org/ 





MPL, GPL 





Gratis 





X, Mozilla 





e CPU setara Pentium III 
e RAM sebesar 128 MB 





e Ruang kosong harddisk sebesar 25 MB 








Rees baru kali ini- 
ah produk yang dibangun 


oleh Mozilla Foundation berada 
pada posisi bontot, kalah dari 
yang lain. IRC client mungkin 
termasuk produk yang belum 
mendapat perhatian cukup be- 
sar seperti halnya web browser 
dan e-mail client (tampak dari 
produk dan komunitas). 

Walau 
lis memiliki penilaian subjek- 


demikian, penu- 
tif tersendiri untuk proyek ini. 
Secara umum, menurut penulis, 
IRC client ini hebat. Sederhana 
dan 


memiliki fungsi-fungsi 


dasar. Untuk sekadar bicara, cu- 
kuplah. 

User 
dipahami. Sederhana, tanpa is- 


interface-nya mudah 


tilah aneh-aneh dan pengguna 
bisa langsung menggunakannya. 
Sebagai contoh, apabila peng- 
guna belum memberikan nick, 
maka sebuah input box bahkan 
ditampilkan bagi pengguna un- 


www.infolinux.web.id 


tuk memasukkan nick. Kecil, 
namun cukup membantu. 

Tidak banyak fitur tamba- 
han yang datang bersama pro- 
gram ini. Sepertinya, beberapa 
fungsionalitas IRC client ha- 
rus dipenuhi terlebih dahulu. 
Program ini sederhana dan su- 
dah self-documented, namun, 
Anda selalu bisa mengakses do- 
kumentasinya, yang juga seder- 
hana, apabila membutuhkan 
bantuan. Ô 





Dokumentasi 10% 







User interface 
30% f 

Fitur 

tambahan 20% 


Fungsionalitas 40% 
Hasil Pengujian 


User Interface AMMMMMMMM// IA 
Fungsionalitas AIIIIIII417 9,0 






































Fitur Tambahan AA 91 
Dokumentasi SAAMATA 8,9 


























INFOLINUX 03/2005 27 


ADU SOFTWARE 
Perbandingan Enam IRC Client 





Berita | Ulasan | Adu Software | Utama | Bisnis | Apa Sih Sebenarnya... | Tutorial 











IRC CLIENT 





gaim 


Screen Name: 





Password: 
















a x Ca 


Accounts Preferences Sign on 









(knew User> J 





Modify Acco BE 


& Almiicq 
Login Options $$ Gadu-Gadu 


9 Jabber 


Screenname: 
A MSN 


©) Napster 


& toc 
@ Yahoo 





Server: 





Password: 





Alias: 
Zephyr 
C Rememberpassword ~ 


(CJ Auto-login 






b Show more options 

















Lx Cancel | | Bse | 





Online Auto-login [Protocol 


Gr E w 


Screen Name 























Spesifikasi Software 


dp Add SK Modify B Delete X Close 


Eric Warmenhoven <warmenhoven@yahoo.com> 










http://gaim.sf.net 





GPL 





Gratis 





X, GTK+, Tcl/tk 





e CPU setara Pentium III 
e RAM sebesar 128 MB 





e Ruang kosong harddisk sebesar 10 MB 








nilah sang juara kita kali 
[ii Gaim memang luar bi- 
asa. Penulis masih ingat ketika 
dua atau tiga tahun lalu, penu- 
lis sesekali menggunakan Gaim 
karena cukup terpaksa. Tidak ba- 
nyak client protokol komunikasi 
tertentu di Linux. Gaim cukup 
membantu, walau kurang sana 
sini. Belum lagi ketika Gaim ha- 
rus selalu di-update karena rilis 
barunya menawarkan bug (saat 
itu cukup banyak) fix. Saat ini, 
Gaim adalah client instant messa- 
nging multiprotokol yang luar 
biasa. 

User interface-nya harus di- 
akui kalah dari yang lain. Khas 
GTK+ yang 
Window di sana-sini. Dari si- 
si UI, Gaim bahkan kalah dari 
Mozilla IRC, sang juara 1 dari 


menyebalkan. 


belakang. Anda harus terbiasa 
dengan UI Gaim. 

Fungsionalitas IRC-nya cu- 
kup baik, walaupun tidak ber- 


28 INFOLINUX 03/2005 


fitur 
tambahannya luar biasa. Dari 


lebih-lebihan. Sementara, 


hari ke hari, fitur ataupun fung- 
sionalitas IRC dari Gaim bisa 
terus bertumbuh dengan peng- 
gunaan plug-in. Program ini 
memiliki struktur aplikasi yang 
didesain dengan sangat bagus. 
Banyak pengguna Windows yang 
juga kini memanfaatkan Gaim. 
Kami ucapkan selamat kepada 
Gaim sebagai juara 1 dalam “Adu 
Software” kali ini. Selamat! Â 





Dokumentasi 10% 







User interface 
30% f 

Fitur 

tambahan 20% 


Fungsionalitas 40% 


Hasil Pengujian 


User interface AMMMMMMMM 9,0 
Fungsionalitas MMMM) 34 
Fitur tambahan MMMMMMMMAL 9,5 
VILLLL LLL La 


























Dokumentasi 

















IRC CLIENT 





- X-Chat [2.0.7] E | aj 


Chat IRC Server Settings Window Help 


ry 
pe 





| |> X-Chat: Preferences 








oj x 








Categories General 





v Interface 


Text box 


Default quit message: |Leaving 





Input box Default part message: [Leaving 





User list Default away message: [im busy 
Colors Extra words to highlight on: 
v Chatting 
Logging 
Network 


Auto reconnect delay:|10 |$ 


Xj Show away once 
Network setup | = ay 
5 (CJ Automatically unmark away 
File transfers 
(CJ Announce away messages 


(CJ Display MODEs in raw form 
(CJ Hide join/part messages 





Tabs (Can be a text file relative to ~/.xchat2/). 


(Separate multiple words with commas). 


IC Beep on private messages 

IC Beep on channel messages 

IC) Beep on highlighted messages 
IC Whois on notify 





| X Cancel | | OX J 

















<none> 
Sana 





Spesifikasi Software 





Peter Zelezny <zed@linux.com> 

















http://xchat.org 





GPL 





gratis 





X, GTK+, Tcl, Peri 





e RAM sebesar 128 MB 


e CPU setara Pentium III 


e Ruang kosong harddisk sebesar 5 MB 








ID namanya saja, program 
ini sudah cukup mencer- 
minkan fungsinya. Xchat adalah 
IRC client yang sederhana, na- 
mun dapat diandalkan. Xchat 
menduduki juara 3 dalam “Adu 
Software” kali ini, hanya kalah 
0.07 dari kvirc dan kalah 0.12 
dari juara 1, Gaim. 

User interface-nya mudah 
dipahami dan boleh dikatakan 
cukup sederhana. Anda hanya 
melihat dan berinteraksi dengan 
apa yang benar-benar Anda bu- 
tuhkan. Walau demikian, ter- 
kadang, pengguna pemula akan 
mengalami sedikit kerepotan 
dengan penyajian UI seperti ini. 

Fungsionalitasnya boleh di- 
katakan cukup, tidak berlebih- 
lebihan. Berbagai fungsi IRC 
didukung dan kebutuhan peng- 
gunaan secara umum sudah 
diakomodasi oleh xchat. Walau 
demikian, program ini datang 
dengan tidak terlalu banyak fitur 


www.infolinux.web.id 


tambahan. Prinsipnya adalah, 
sederhana, kebutuhan IRC ter- 
penuhi, fitur-fitur lain boleh 
datang, namun perlahan-lahan. 
Fungsi-fungsi tambahan juga bi- 
sa didapatkan dari berbagai plug- 
in. Program ini telah dikem- 
bangkan cukup lama dan sudah 
sangat stabil. 

Dokumentasi yang datang 
dengan program ini juga cukup 
membantu bagi pengguna yang 
mengalami kesulitan. 4 








Dokumentasi 10% 







User interface 
30% i 

Fitur 

tambahan 20% 


Fungsionalitas 40% 


Hasil Pengujian 
User Interface NIIIII3331 91 
Fungsionalitas SSSIIAAAA 9,2 
Fitur Tambahan SASSI SA/ 9.2 


Dokumentasi 














MURRAN 22 











Berita | Ulasan | Adu Software | Utama | Bisnis | Apa Sih Sebenarnya... | Tutorial 








IRC CLIENT 











File Edit Settings Help 





» Configure - Kopete 
Contacts 








Step One: Select the Messaging Service(s) 





Select the messaging service(s) for which you 
would like to add accounts from the list below. 





Name Description 
Ram Protocol to connect to AIM 
Bicq Protocol to connect to ICQ 
DS Foto coi to connect to IRC 
J Jabber Protocol to connect to Jab... 
WIMSN Messenger Protocol to connect to MS... 
g sms Protocol to send SMS mes... 
W Yahoo 








Protocol to connect to Ya... 








Here You Can Manage All Your Accounts 
| Protocol Account 


»" kopete folk byahoo.com 








Spesifikasi Software 





Duncan Mac-Vicar Prett <duncan@kde.org> 





K Cancel 








http://kopete.kde.org 





GPL 





Gratis 





X, KDE 





e RAM sebesar 128 MB 





e CPU setara Pentium III 


e Ruang kosong harddisk sebesar 15 MB 








pabila dunia G memiliki 

Gaim, maka dunia K me- 
miliki Kopete. Ya. Kopete adalah 
aplikasi client instant messanging 
multiprotokol untuk KDE. Saat 
ini, Kopete sudah menjadi ba- 
gian dari KDE. 

User interface-nya cukup ba- 
gus. Apalagi di awal-awal kita 
menjalankan aplikasi. Berbagai 
wizard disediakan bagi kita un- 
tuk melakukan tugas tertentu. 
juga 
dengan KDE sehingga pengguna 


Begitupun integrasinya 
KDE akan merasakan kemudah- 
an yang sama. Sayangnya, begitu 
memasuki program utama, user 
interface-nya tidak semenarik 
awalnya. Mirip-mirip dengan 
Gaim. Banyak user yang menge- 
luhkan betapa jengkelnya me- 
reka dengan window kecil yang 
memikul tugas banyak protokol. 

Untuk IRC, kopete memi- 
liki fungsionalitas yang cukup, 
dan tidak berlebih-lebihan. Ha- 


rus diakui, tidak mudah untuk 
menjadi sempurna dengan me- 
kanisme program multi pro- 
tokol. Semua protokol berkem- 
bang dan developer Kopete tidak 
hanya mengerjakan kopete. 
Kopete datang dengan bebe- 
rapa fitur tambahan dan mem- 
buatnya kelihatan cukup bagus. 
juga 
bagus dan lengkap. Hasil “Adu 


Dokumentasinya cukup 


Software” memosisikan kopete 
sebagai juara ke-4. A 





Dokumentasi 10% 







User interface 
30% : 

Fitur 

tambahan 20% 


Fungsionalitas 40% 


Hasil Pengujian 
User Interface MMMAAAAAM/7 9,0 
Fungsionalitas MMMMMMMM/7 9,2 
Fitur Tambahan MMMM) 92 
7///11/11 ME 






































Dokumentasi 











ADU SOFTWARE 
Perbandingan Enam IRC Client 











| IRC CLIENT 








Server List 


File 4 Edit Preferences - Konversation i als 








eneral Settings 








“identity Auto Group Server 
#-Appearance B 
+- Chat 

Log Settings 
-DCC Settings 
‘Dialogs 


Freenode irc.kde.org 6667 


4 





Port Password Channel 


z 
#kde-users De 
> 
Ce Ca IL 
x 
X 


X] Show server list while autoconnecting 


Password Idi 








Vv Apply K Cancel 




















Spesifikasi Software 


Ready. Lag: not known 


Dario Abatianni <eisfuchs@tigress.com> 











http://konversation.sourceforge.net/ 





GPL 





Gratis 





X, KDE 








e CPU setara Pentium III 
e RAM sebesar 128 MB 
e Ruang kosong harddisk sebesar 5 MB 








ps ini bertengger pada 
juara 5, dengan skor sedikit 


di atas Mozilla (terpaut 0.03). 
Konversation adalah IRC client 
yang dikhususkan untuk dunia 
KDE, dan dalam banyak hal, 
memiliki integrasi yang cukup 
bagus dengan KDE. 

interface- 
nya kurang begitu menarik. 


Sayangnya, user 
Yang menarik mungkin adalah 
tampilannya. Tampilannya be- 
nar-benar sederhana dan tidak 
macam-macam. Entah kare- 
na belum dikembangkan, atau 
karena memang ingin begitu. 
Secara default, Anda hanya akan 
menjumpai dua tombol untuk 
mengonfigurasi Konversation 
dan memasukkan IRC color. 
Anda bahkan tidak menjumpai 
tombol Connect di sana. Aneh 
dan membingungkan. Program 
ini juga cukup membingungkan 
User dengan istilah Konversation 
dan KonvIRC. 


www.infolinux.web.id 


Untuk IRC, fungsionalitasnya 
cukup dan tidak berlebih-lebihan. 
Beberapa kekurangan memang 
ada, namun tidak terlalu mayor. 

Untuk fitur tambahan, pro- 
gram ini cukup miskin, ham- 
pir sama miskin dengan Mozilla 
IRC. Dokumentasi yang datang 
bersamanya juga cukup miskin, 
tidak terlalu bagus. Anda harus 
puas dengan Konversation apa 
adanya apabila ingin memper- 
gunakan program ini. 4) 





Dokumentasi 10% 









User interface 
30% f 

Fitur 

tambahan 20% 


Fungsionalitas 40% 
Hasil Pengujian 


User Interface SIIIIIIIO// 20 
Fungsionalitas I/////// / [bd 92 






































Fitur Tambahan AMM 9 | 
I// L/L | SA 








Dokumentasi 

















INFOLINUX 03/2005 29 


SOFTWARE PILIHAN 
Software Pilihan CD Edisi Ini 





Berita | Ulasan | Adu Software | Utama | Bisnis | Apa Sih Sebenarnya... | Tutorial 











CD1 
Multidistro 


CD2 
/Desktop 
Icewm-1.2.20 


/Development 
Bluefish-1.0 


/Distro 
SUSE-Linux-9.2-mini 


/Driver/Modem 
HSF_Conexant 


NetoDragon 
SmartLinkV90-92 
/Driver/Videocard 
ati-fglrx-8.8.25 
Nvidva6629 


/Email Client 
Evolution-2.0.3 


/Emulator 
Wine-20050111 


/File Transfer 
LFTP 3.0.12 


/Fun/Games 
Dominions 


Majesty. Gold 
/Fun/Wallpapers 
/Grafis 
Gimp-2.2.3 

Aa 21 
/Multimedia 
Realplayer-10 


/Networking 
Nessus-2.3.0 
Netatalk-2.0.2 
Openldap-2.2.20 


/Office 
GEdit-2.8.2 


penOffice.org1.1.4 
/PENTING 


/Server/Mail 
Exim-4.44 
Sendmail-8.13.3 


/Server/Web 
Zope-2.7.4 


/Tools 
K3b-0.11.18 
MailScanner-install-4.37.7 


/Tutorial 
PDF 
Samba 


/Update 
BlankOn 


30 INFOLINUX 03/2005 














Spesifikasi Software 
nt Illwinter Game Design 
www. illwinter.com 
GPL 
Kernel 2.2.x, glibc 














166 MHz, 32 MB RAM 





ada Dominions Anda mendesain sen- 

diri Tuan Anda, juga peperangan den- 
gan bantuan para monster, pendeta, dan 
lain-lain. Permainan yang bertipe strategi 
ini dapat dimainkan oleh single player mau- 
pun mutiplayer. Jumlah pemain dalam jari- 
ngan bisa mencapai 14 pemain. 

Untuk mendesain Tuan yang dapat 
Anda jadikan junjungan, pilih dari bentuk 
fisiknya, kemampuan sihir, atau pengaruh- 
nya terhadap dunia yang Anda mainkan. 
Selain, menciptakan Tuan, Anda juga dapat 
menciptakan sendiri monster-monster yang 
bakal membantu Anda dalam peperangan 
nanti. Inti dari Dominions adalah menjaga 
tanah atau wilayah Anda agar tidak dima- 
suki oleh para musuh Tuan Anda. 

Kisah kepahlawanan dalam permainan 
ini akan membawa Anda pada suasana epic 
yang bagus. Anda seorang pahlawan. Anda 
bermain untuk membantu Tuan Anda me- 
mimpin negara. Jadi, Andalah tokoh utama 
dalam Dominions. Berhati-hatilah. Mu- 
suh Anda sangat cerdas. Anda tidak boleh 
lengah. Musuh Anda, komputer, bisa jadi 
lebih cerdas dari Anda. Tapi, mereka pun 
memiliki kelemahan. Temukan kelemahan 
tersebut. Dan, jangan lupa menggunakan 
peta selama bermain. Hal tersebut akan sa- 
ngat membantu petualangan Anda. Selamat 
menikmati! A Su 


www.infolinux.web.id 














EMAIL CLIENT 

















Spesifikasi Software 

aml The Evolution Team 
www.ximian.com 
GPL 




















N | dana mengunggulkan Outlook- 


nya untuk urusan e-mail, kalender, 
contact manager, ataupun komunikasi In- 
ternet. Nah, pada sistem operasi Linux, 
khususnya lagi di fasilitas Gnome, terdapat 
aplikasi serupa bernama Evolution. 

Anda akan merasa memiliki asisten 
pribadi untuk urusan manajemen informasi 
hal-hal penting. Menurut pembuatnya, ap- 
likasi ini akan menjadikan Gnome sebagai 
Internet desktop yang andal. Evolution 
memiliki fasilitas untuk menerima, mem- 
balas, dan mengirimkan e-mail. Tentu saja 
Anda mesti memiliki e-mail dangan fasili- 
tas pop3 untuk dapat menjalankan fasilitas 
ini. Lakukan download e-mail yang masuk, 
kemudian bacalah secara offline. Jadi, Anda 
akan menghemat biaya koneksi Internet. 
Ada juga fasilitas kalendernya yang dapat 
Anda gunakan untuk memasukkan jadwal- 
jadwal penting atau sekaligus menyertakan 
fitur alarm sebagi pengingat waktu bila janji 
Anda akan segera tiba. Anda mudah melu- 
pakan janji-janji Anda? 

Pada bagian kontak, Anda dapat me- 
nyimpan banyak informasi klien, teman, 
maupun kerabat Anda sampai hal-hal de- 
tail, seprti alamat, notes, tanggal lahir, dan 
lain-lain. Jangan khawatir, aplikasi ini gra- 
tis. Anda tidak perlu membayar, kecuali 
mungkin untuk CD yang dibeli. ASu 


Berita | Ulasan | Adu Software | Utama | Bisnis | Apa Sih Sebenarnya... | Tutorial 












TEKS EDITOR 














ndo Redo Cut Copy Paste Find Replace 





218#: data/gedit.schemas.in.h:33 
219 msgid " . 
220megetr "s 

221 























Software 
Alex Roberts 
ftp.gnome.org 
GPL 






















nda dapat menemukan GEdit pada 


distribusi Linux, BSD, maupun sistem 
operasi Unix lainnya. GEdit biasa diguna- 
kan sebagai teks editor sederhana. Bagi Anda 
yang sudah menggunakan desktop GNOME, 
seharusnya aplikasi gratis ini sudah turut 
terinstal di dalam Linux Anda. 

GEdit didesain khusus untuk dijalankan 
pada lingkungan X Window system. Meski- 
pun sederhana, tapi GEdit sudah mampu 
mendukung berbagai macam format untuk 
editing yang standar saat ini. Bahkan ada 
juga fitur-fitur plug-in yang sangat berman- 
faat. 

Kelebihan lain aplikasi gratis ini, seperti 
mendukung teks standar internasional atau 
UTF-8, memiliki sintaks yang dapat Anda 
konfigurasikan kembali sehingga bekerja 
pada bahasa tertentu (C, C++, Java, HTML, 
XML, Phyton, dan lain-lain), menyediakan 
fasilitas untuk undo maupun redo dengan 
level yang dapat diatur sendiri, print dan 
print preview, clipboard support, dan masih 
banyak lagi yang lainnya. Selain itu, GEdit 
juga dapat melakukan download file-file 
dari tempat tertentu (remote), indentation, 
text wrapping, backup file, dan lain-lain. 

GEdit juga terkenal karena memiliki 
plug in sistem yang cukup fleksibel, sehing- 
ga Anda dapat menambah banyak fitur ad- 
vance baru ke dalamnya. ASu 





CD/DVD BURNER 








o EA- Tie CD Eraaler 
File Project Pigs Toot Settings Help 








p A Morheeda & Feal 
A Morheeba - Fragments of Freedom <3 ReaPbye® 











fa ” 
5 -4 
Create Audo CD Pmjact Create Data DVD Project 
Weate Data Ci jec: Copy CD 

















Software 
Sebastian Trueg 
www.k3b.org 




















ejak ditinggalkannya media recording 


floppy disk, urusan burning menjadi 
kebutuhan penting sekarang ini. Floppy 
tidak lagi mampu menampung yang Anda 
inginkan. Bahkan saat ini, media DVD se- 
makin populer di kalangan pengguna kom- 
puter. Sayangnya, DVD Writer masih terbi- 
lang mahal. 

Tak berbeda dengan sistem operasi Win- 
dows, Linux juga menyediakan fasilitas ini, 
misalnya K3b. Bagi Anda yang telah terbiasa 
menggunakan fasilitas burning pada sistem 
operasi Windows, K3b dapat dengan mu- 
dah Anda gunakan. Itulah tujuan awal dide- 
sainnya aplikasi ini. Interface-nya sangat 
mirip dengan aplikasi milik Nero. Anda 
dapat membuat file system tree dengan cara 
drag&drop, atau mem-burning file musik 
dari format WAV maupun MP3. 

Selain itu, Anda juga dapat melakukan 
burning film-film DVD kesayangan Anda. 
Jika Anda kurang puas dengan fasilitas setting 
automatisnya, lakukan sendiri perubahan ter- 
hadap setting-nya, seperti kecepatan burning, 
dan lain-lain. Masih ada lagi fasilitas lain, salah 
satunya burning iso, dan masih banyak lagi. 

Sebastian Trueg, pencetus kali pertama 
proyek K3b ini, merasa tidak puas akan ke- 
mampuan aplikasi lain sebelum ia membuat 
K3b. Lalu, ia berpikiran, “Mengapa tidak 
membuatnya sendiri?” ASu 


www.infolinux.web.id 


SOFTWARE PILIHAN 





Software Pilihan CD Edisi Ini 














FILE TRANSFER 








omsand) 


zcat 
lftp :-> 











Software 
Alexander V. Lukyanov 
http://ftp.yars.free.net 














FTP merupakan sebuah aplikasi yang 

dapat Anda gunakan untuk bertukar 
data dengan teman-teman Anda, maupun 
klien penting. Cukup banyak format yang 
sudah didukung aplikasi ini, seperti FTP, 
HTTP, SFTP, HTTPS, dan FTPS protocol. 
Aplikasi ini juga menggunakan GNU read- 
line library untuk input-nya. 

Setiap operasi yang dijalankan oleh LFTP 
dapat Anda andalkan. Jika ada kesalahan 
yang tidak begitu fatal, maka aplikasi ini 
akan melakukan kembali operasi yang ter- 
hambat tersebut. Misalnya, Anda tengah 
melakukan download suatu data. Tiba- 
tiba prosesnya terhenti, maka LFTP akan 
memulai download dari titik terakhir, dan 
bukan dari awal lagi. 

Jika Anda keluar dari aplikasi ini padahal 
masih ada proses yang belum benar-benar 
berakhir, maka LFTP akan memindahkan- 
nya ke mode nohup. Sama ketika modem 
kepunyaan Anda dimatikan. 

Uniknya, LFTP memiliki shell sehingga 
Anda dapat menjalankan beberapa perintah 
sekaligus. Dimungkinkan juga untuk mem- 
buat group terhadap kumpulan perintah- 
perintah beru kemudian menjalankannya. 
Semua perintah yang dijalankan tersebut 
akan diproses dalam sekali waktu. Sayang- 
nya, pemakaian command line tidak begitu 
populer ASu 


INFOLINUX 03/2005 3] 


SOFTWARE PILIHAN 
Software Pilihan CD Edisi Ini 





Berita | Ulasan | Adu Software | Utama | Bisnis | Apa Sih Sebenarnya... | Tutorial 

















+e 
} 4 


| 
| 
| 


z al 
aly" Wy, 

















Spesifikasi Software 

mbu Linux Game Publishing 
www.linuxgamepublishing.com 
GPL 
Kernel 2.2.x, glibc 

















166 MHz, 32 MB RAM 





aplikasi games pada 


P erkembangan 
sistem operasi Linux terus berkembang. 
Meski lambat, tapi kemunculan beberapa 


permainan baru dalam Linux terlihat kian 
bervariasi. Misalnya, Majesty Gold. 

Permainan yang bertipe simulasi strategi 
ini mirip dengan Age of Empires yang po- 
puler pada sistem operasi Windows. Inti 
misi Anda dalam permainan Majesty Gold 
adalah memutuskan wilayah mana yang 
paling baik untuk menciptakan serikat kerja 
maupun kuil. Setiap serikat kerja yang Anda 
telah ciptakan memiliki keinginannya sen- 
diri-sendiri, karena itu Anda mesti meng- 
kontrol semuanya agar dapat membantu 
mencapai tujuan. Bisa saja dengan mem- 
berikan beberapa penghargaan, ataupun 
hal-hal lainnya. 

Begitu banyak pekerjaan yang Anda 
lakukan, hati-hatilah. Jangan sampai Anda 
melupakan harta kekayaan Anda sendiri 
terbengkalai. Anda membutuhkan materi 
sebagai sarana untuk menopang kelancaran 
setiap yang Anda lakukan. 

Selain itu, Anda juga akan mendapat 
gangguan dari beberapa musuh yang sangat 
jahat. Hal ini menyebabkan pekerjaan Anda 
menjadi lebih sulit lagi. Syarat utnuk dapat 
memainkan game ini, Anda mesti memiliki 
kernel minimal 2.2 lengkap dengan glibc 
dan X Windows. Asu 


32 INFOLINUX 03/2005 








GRAFIS 











cribus 1.2cvs ~ [Document 
IM Elle Edit Style Rem Page View Tools Extras Windows Script Help 


AARS SsEMsSo-o- +e 
im p25 a, 13 | wer 4.5 3 3 F 5 7 





White 
NG Yetow 





_— 











Franz Schmid 
www.scribus.org.uk 





























GRAFIS 








Dees Aa 


sews ate 








Spesifikasi Software 
Pemb Peter Mattis&Spencer Kimball 
www.gimp.org 




















ara desainer di bidang grafis tentu mem- 


butuhkan sebuah aplikasi desain grafis 
yang andal. Pada sistem operasi Windows, 
terdapat banyak aplikasi yang memiliki 
kemampuan tersebut, seperti PageMaker, 
QuarkXPress, maupun Adobe InDesign. 
Sayangnya, Anda mesti membayar biaya 
cukup tinggi untuk dapat menggunakan ap- 
likasi-aplikasi tersebut. 

Sudah saatnya, berpindah ke Linux. 
Pada sistem operasi ini, Anda dapat meng- 
gunakan aplikasi desain grafis bernama 
Scribus dengan perasaan lega, karena tidak 
mesti mengeluarkan biaya terlampau ma- 
hal. Scribus memiliki kemampuan untuk 
melakukan layout jika Anda bergerak pada 
bidang media cetak maupun percetakan. 
Aplikasi dapat membantu Anda membuat 
poster dalam berbagai bentuk, sesuai de- 
ngan layout yang Anda inginkan. 

Aplikasi ini diperuntukkan bagai para pro- 
fesional. Jadi, bagi Anda yang berada di tingkat 
pemula, Anda mesti mempelajarinya terlebih 
dahulu secara perlahan-lahan. Lumayan sukar, 
memang. Tapi, dijamin Anda akan terkagum- 
kagum bila mengetahui kemampuannya. 

Scribus menyediakan banyak tool bagi 
para profesional di bidang publishing, se- 
perti CMYK color, easy PDF creation, color 
seperation, dan masih banyak lagi yang lain- 
nya. Asu 


www.infolinux.web.id 





IMP merupakan singkatan dari GNU 
Gima Manipulation Program. Aplika- 
si ini dapat Anda fungsikan untuk melaku- 
kan pengeditan terhadap file-file image. 

Terdapat banyak kemampuan yang di- 
miliki GIMP. Anda dapat menggunakan- 
nya untuk menjalankan program meng- 
gambar yang sederhana, melakukan retouch 
kualitas foto-foto, sebagai online batch pro- 
cessing system, dan lain-lain. Jika hendak 
melakukan konversi ke berbagai macam 
format, Anda tidak perlu berpindah ter- 
lebih dahulu ke aplikasi lain. Jalankan 
fasilitas konversi yang sudah disediakan di 
dalam aplikasi ini. 

Yakinlah, Anda dapat menjalankan ber- 
bagai macam proses dari yang sederhana 
hingga yang tersulit dengan menggunakan 
aplikasi ini. Salahsatu kelebihannya, karena 
aplikasi dapat Anda perluas lagi kemam- 
puannya dengan memasukkan berbagai 
macam plug-in. 

Tanpa batasan, mungkin itulah kata- 
kata yang tepat bagi aplikasi ini. Pada sistem 
operasi Wndows, aplikasi ini mirip dengan 
aplikasi bernama Photoshop, maupun 
ACDSee versi terbaru yang sudah memiliki 
kemampuan edit yang lumayan. Lagi-lagi 
sayangnya, kesemua aplikasi Wndows terse- 
but memaksa Anda untuk mengeluarkan 
kocek di kantong begitu mahal. {Su 


Berita | Ulasan | Adu Software | Utama | Bisnis | Apa Sih Sebenarnya... | Tutorial 





Info CD 





Sekilas Info tentang Isi CD 





Sebelum menggunakan CD InfoLINUX, sebaiknya lihat daftar isi CD dan informasi-infor- 
masi penting mengenai isi CD untuk membantu Anda. 


Direktori PENTING 





Program-program yang disertakan di CD 
merupakan rilis terbaru, dan biasanya 
dibuat menggunakan /ibrary-library terbaru 
dan program-program pendukung lainnya 
agar dapat terinstalasi dengan baik (yang 
biasanya disebut “dependeney”), dan 
mungkin tidak tersedia pada Linux yang 
Anda gunakan sekarang. Kami berusaha 
menyediakan library-library dan program- 
program pendukung tersebut sebanyak 
mungkin, akan tetapi karena keterbatasan 


Langkah-langkah instalasi 
Paket ISO 


ruang CD, kami tidak mampu menyediakan 
semuanya. 

Library-library terbaru dan program-pro- 
gram pendukung tersebut kami sediakan di 
direktori “PENTING” dalam CD. 


Format paket 

Ada beberapa tipe paket instalasi program 
di Linux, seperti rpm, deb atau apapun, kami 
akan berusaha untuk menyediakan semua 
tipe tersebut dalam CD jika memungkinkan. 


Cara yang paling cepat untuk membakar sebuah file image ISO ke CD adalah dengan meng- 
gunakan aplikasi cdrecord. Sebelumnya, Anda harus sebagai root untuk melakukan ini. 
Pertama, cari alamat dari CD-Writer Anda dengan perintah: 


# cdrecord -scanbus 


Perintah tersebut akan memberikan keluaran letak device Anda, berupa tiga angka pada 
kolom paling kanan, misalkan 0,3,0. Sekarang Anda membakar dapat membakar file image 


ISO dengan perintah: 


# cdrecord dev—-9,3,0 -v /direktori/tempat/ISO 


Untuk menyederhanakan perintah tersebut, Anda bisa memasukkan pengaturan ke dalam 


file /etc/cdrecord.conf, yaitu: 
Merk=@,3,8 32 16M 
CDR_DEVICE=Merk 


Pada pengaturan di atas, dicontohkan kecepatan device Anda 32x dan ukuran buffer 
16MB. Sekarang untuk membakar file ISO, Anda dapat menggunakan perintah 
# cdrecord -v /direktori/tempat/ISO 


Pada alternatif lain, Anda bisa menggunakan aplikasi k3b (http://k3b.sourceforge.net) 
dengan tampilan GUI. Pertama klik pada menu Tools -> CD -> Burn CD Image. Kemudian, 
masukkan letak file image ISO pada kolom “Image to Burn”, yaitu klik pada icon map dise- 
belah kanan kolom masukan. Anda dapat memasukkan opsi-opsi lainnya sesuai keinginan 
Anda untuk membakar file ISO ke CD, seperti “Speed”, “Copies”, dan opsi-opsi lainnya. Dan 
untuk memulai proses pembakaran, klik pada tombol “Start”. Dan sekarang Anda bisa ber- 
santai-santai terlebih dahulu sambil menunggu proses pembakaran file ISO ke CD selesai. 

Selain itu, Anda juga bisa menggunakan aplikasi-aplikasi dengan tampilan GUI lainnya, 
seperti gcombust, xcdroast, dan lain-lain. 





www.infolinux.web.id 





Tipe-tipe paket 


Jika Anda masih baru di lingkungan 
Linux, mungkin akan kebingungan me- 
lihat file-file dan ekstensi-ekstensi yang 
berbeda-beda pada file-file paket insta- 
lasi Linux. Paket-paket tersebut dapat 
diidentifikasikan berdasarkan nama file- 
nya dan biasanya hanya dengan melihat 
ekstensi file-nya. 
program-4.4.4.i386.rpm 

Ini adalah paket instalasi binary rpm, dan 
didesain untuk berjalan pada sistem x86. 
program-4.4.4.i386.deb 

Seperti di atas, tapi berupa paket binary 
debian. 

program-4.4.4-4rh73.1686.rpm 

Paket binary rpm, tapi didesain khusus un- 
tuk Linux Red Hat versi 7.3. 
program-4.4.4-4mdk.i386.rpm 

Sama, tapi didesain khusus untuk Linux 
Mandrake. 
program-4.4.4-4suse82.i586.rpm 
Sama, tapi didesain khusus untuk Linux 
SuSE 8.2. 
program-devel-4.4.4.i386.rpm 

Paket instalasi versi development. 
program-4.4.4.tar.gz 

Ini biasanya merupakan source code. 
program-4.4.4.tgz 

Seperti di atas, tgz merupakan penyingka- 
tan dari tar.gz. 

program-4.4.4.tar.bz2 

Sama, tapi menggunakan sistem kom- 
pressi bzip2. 

program-4.4.4.src.rpm 

Ini juga merupakan source code, tapi 
dalam bentuk rpm agar mudah untuk 
diinstal. 


CD RUSAK? 

Apabila CD yang diterima tidak terbaca 
atau rusak dan Anda merasa rugi dan 
ingin menggantinya. Hubungi kami melalui 
e-mail ke redaksi@infolinux.co.id. 


INFOLINUX 03/2005 33 


Berita | Ulasan | Adu Software | Utama | Bisnis | Apa Sih Sebenarnya... | Tutorial 





Mengakses File Lewat Jaringan 











Noprianto 


Dengan terhubungnya komputer ke jaringan, 
pengguna kemudian dapat mengakses file 
yang tersimpan di komputer lain. Penyimpanan 
dokumen juga bisa dilakukan secara tersentral 
berkat file server. Di “Utama” kali ini, kita ak 
membahas berbagai cara mengakses file di 
jaringan, a la Windows, UNIX, maupun a Ia Internet. ~ t 


etika nilai fungsi komputer ber- 

tambah, bertambah pula kom- 

pleksitas yang harus kita hadapi 
sebagai pemilik atau pengelola komputer. 
Dulu, karena komputer hanya bisa stand- 
alone dan kemampuan pemrosesan masih 
rendah, kita tidak akan peduli dengan ma- 
salah-masalah yang melibatkan jaringan, 
seperti virus dan lain sebagainya. Sama juga 
ketika ukuran data dan penyimpanan ma- 
sih terbatas. Dengan sebuah harddisk, rasa- 
rasanya semua data sudah dapat disimpan 
di sebuah floppy berukuran beberapa ratus 
kilo. 

Namun saat ini, semua telah berubah. 
Komputer menjadi sedemikian canggih 
sehingga mampu melakukan apa saja. Pe- 
nyimpanan dan data menjadi begitu mu- 
dah bertambah sehingga harddisk 100 GB 
juga rasa-rasanya masih kurang. Teknologi 
jaringan menjadi begitu canggih sehingga 
banyak kabel bisa difungsikan menjadi tali 
jemuran. 

Dengan semua perkembangan tersebut 
beserta makin tingginya kompleksitas, akan 
muncul permasalahan baru. Contoh yang 
paling mudah adalah inefisiensi. Kita bisa 
saja menyimpan segalanya dan ketika mene- 
mukan harddisk telah penuh, kita akan 


34 INFOLINUX 03/2005 


Mengakses File 
Lewat Jaringa 





membeli yang baru. Toh, harganya juga cu- 
kup terjangkau. Atau, begitu menemukan 
komputer sudah terasa lambat, kita bisa 
saja membeli yang baru. Tanpa kita sadari, 
banyak sekali hal yang terbuang sia-sia. 

Ada kata-kata bijak yang pernah penulis 
ingat. Manfaatkanlah sesuatu benar-benar. 
Salah satu nilai yang terkandung dalam ka- 
ta-kata tersebut mungkin juga bermaksud 
untuk mengajak kita menjaga apa yang kita 
miliki baik-baik. 

Salah satu contoh yang dekat mungkin 
masalah penyimpanan file. Ini bukanlah 
masalah sepele. Penulis setidaknya meng- 
habiskan sekitar setengah tahun untuk 
mempelajari hal yang satu ini. Banyak 
sekali ditemukan file-file yang berganda, 
yang pada akhirnya, pengguna komputer 
tersebut akan mengajukan anggaran untuk 
pembelian harddisk baru. Ada juga karena 
penyimpanan file yang berantakan, begitu 
ingin digunakan, file tersebut sangat susah 
untuk ditemukan. Lebih parah lagi, ada file 
yang digunakan bersama, disimpan oleh 
masing-masing pengguna dengan cara ma- 
sing-masing, revisi dilakukan oleh masing- 
masing, merger juga dilakukan sekenanya, 
dan setelah itu, kalang kabut kalau ada in- 
formasi yang hilang. 


www.infolinux.web.id 









Dengan prinsip bahwa kita perlu me- 


ngelola apa yang kita miliki sebaik mung- 
kin, masalah penyimpanan file sebenarnya 
bisa kita siasati dengan apa yang selama 
ini telah tersedia. Di tulisan ini, kita akan 
membahas beberapa ide penyimpanan file 
di jaringan, kemudian bagaimana penga- 
turan di sisi user, dan, tak lupa, kita juga 
membahas bagaimana cara teknis untuk 
berbagi file. Menurut cara Windows-kah, 
atau menurut cara Linux? Atau, malah ti- 
dak dua-duanya, namun, menurut stan- 
dar Internet? Bagaimana pula kita harus 
mengatur file sharing di lingkungan sistem 
Operasi yang tidak homogen? 

Kita akan mencoba membahas dari ber- 
bagai sisi, dan akan sedikit membahas hal 
teknis. Semoga tulisan ini bisa sedikit mem- 
bantu. Kita kelola aset kita baik-baik dan 
manfaatkan sebaik mungkin. 


TEKNOLOGI 


Pertama-tama, kita akan melihat beberapa 
cara berbagi file yang dikenal umum dalam 
berbagai platform. Pemilihan teknologi yang 
cocok dengan kebutuhan user terkadang ti- 
dak mudah. Ada kalanya, kita menemukan 
bahwa cara berbagi file a la Windows akan 


Berita | Ulasan | Adu Software | Utama | Bisnis | Apa Sih Sebenarnya... 


| Tutorial 





lebih baik jika diterapkan pada jaringan 
tertentu, walaupun sebagian komputer di 
jaringan tersebut terinstal Linux. Atau, ter- 
kadang, pendekatan a la sistem operasi ru- 
panya tidak menunjang karena biaya yang 
dibutuhkan untuk penyelesaian kebutuhan 
tidak sebanding dengan fungsinya. Oleh 
karena itu, solusi yang lebih murah harus 
dicari. 

Kita akan membahas secara umum apa 
saja yang umumnya digunakan untuk ber- 
bagi file dalam berbagai platform dan ke- 
butuhan apa saja yang perlu kita penuhi 
agar dapat berbagi file sesuai protokol ter- 
tentu. Kita juga akan membahas beberapa 
kekurangan dan kelebihan suatu cara ber- 
bagai file—lebih pada sisi manajemen. Dan, 
tak lupa, beberapa sisi teknis juga kita bahas 
untuk bahas pertimbangan. 


Berbagi file a la Windows 

Pada saat tulisan ini dibuat, Microsoft ma- 
sih menguasai sekitar 60% pangsa pasar 
server dan sekitar 95% pangsa pasar desk- 
top. Walaupun Linux makin canggih dan 
makin banyak dilirik, Microsoft tidak akan 
begitu saja melepaskan apa yang telah di- 
milikinya. Dengan pasar yang dikuasai oleh 
Microsoft, tak heran apabila di mana-mana 
kita akan menemukan komputer yang ter- 
instal Windows. 

Harus diakui, terutama pada Windows 
2000 ke atas, file sharing merupakan hal 
yang trivial. Pengguna cukup melakukan 
browsing ke entire network melalui Win- 
dows explorer, dan apabila ada komputer 
yang ditemukan, pengguna dapat langsung 
melakukan klik ganda, mengisikan pass- 
word dan memasuki share pada komputer 
tersebut. 

Apabila ingin lebih kompleks, bisa meng- 
akses map network drive dari menu Tools 
dan setelah mengisikan share dan informasi 
user, Anda bisa mengakses share jaringan 
sebagai sebuah drive baru. 

Mau lebih terotomatisasi? Gunakan saja 
batch file atau kombinasi program net di 
Windows dan mapping pun dapat dilaku- 
kan dari command line. Kombinasikan 
dengan login script, dan semua pun beres. 
Urusan sharing file ala Windows pun sele- 
sai. Dengan pengaturan tertentu, user dapat 
saling berbagi file dengan cara yang mudah. 
Tak heran apabila Microsoft menguasai 


pangsa pasar desktop. Semuanya begitu 
sederhana. 


Protokol SMB 

Mari kita masuk ke masa puluhan tahun 
lalu, ketika PC masih bayi. Pada masa-masa 
awal ini, IBM dan perusahaan Sytec bersa- 
ma-sama mengembangkan protokol untuk 
membangun LAN kecil-kecilan. Pengem- 
bangan tersebut salah satunya kemudian 
menghasilkan NetBIOS, yang merupakan 
singkatan dari Network Basic Input Output 
System. NetBIOS adalah program yang di 
load ke dalam memory dan menjadi pene- 
ngah antara program dan hardware net- 
work. NetBIOS menggunakan addressing 
scheme berupa nama sepanjang 16 byte 
untuk mengindentifikasi workstation dan 
aplikasi jaringan. 

Microsoft di satu sisi, kemudian me- 
nambahkan feature ke DOS yang memung- 
kinkan disk I/O diarahkan ke interface Net- 
BIOS sehingga memungkinkan disk space 
di-share dalam LAN. Penemuan ini luar 
biasa dan menjadikan Microsoft salah satu 
penemu kunci dalam teknologi file sharing. 
Beberapa saat setelah itu, protokol tersebut 
kemudian dikenal sebagai protokol SMB. 

Kerjasama antara TCP/IP (untuk jari- 
ngan besar) dan NetBIOS (untuk LAN) 
dengan memetakan pengenal 16 byte yang 
digunakan oleh NetBIOS menjadi alamat 
IP memungkinkan suatu pesan, melalui 





#5 smb://192.168.0.1/pub/ - Konqueror 


Location Edit View Go Bookmarks Tools Settings Window Help 


QQQ OQ A -ASOS 
To e CO 


2 2 


Intermezzo 


4 


Multimedia 


[e+ Lele lols el 


[ lols Items - One File (156 B Total) - 5 Folders 


Konqueror dan SMB. 


www.infolinux.web.id 





Mengakses File Lewat Jaringan 





2 2 


routing tertentu, dapat sampai ke host lain 
dalam jaringan besar. Protokol SMB kemu- 
dian terus dikembangkan oleh Microsoft, 
sehingga pada akhirnya, SMB memiliki 
fasilitas browsing dan authentication (Win- 
dows NT Domain control). 

Saat ini, suite protokol tersebut dikenal 
sebagai CIFS (Common Internet File Sys- 
tem), yang merupakan inkarnasi terakhir 
(untuk saat ini) dari protokol SMB. Nama 
yang bagus ini sekaligus mencerminkan visi 
Microsoft akan file sistem di masa depan. 


Kebutuhan 
Karena kita bekerja dengan mesin Linux, 
maka diperlukan seperangkat tool agar 
dapat bekerja dengan atau bekerja sebagai 
jaringan Windows. Semua hal tersebut di- 
mungkinkan dengan adanya paket SAMBA. 

Hacker dari Australia, Andrew Tridgell, 
pada suatu waktu mengalami masalah un- 
tuk melakukan mounting server UNIX ke 
dalam PC DOS miliknya. Hal ini kemu- 
dian dapat diselesaikan dengan client NFS 
(akan dibahas kemudian pada cara berbagi 
file ala UNIX) untuk DOS. Sayangnya, An- 
drew memiliki aplikasi yang membutuhkan 
NetBIOS dan berbagai hal menjadi tidak 
sederhana lagi. Ada dua protokol yang ha- 
rus digunakan, dan di DOS, hal ini menjadi 
masalah besar. 

Andrew kemudian menulis sebuah pack- 
et sniffer dan melakukan reverse engineering 


_— 
| 
apache 
include conf 





INFOLINUX 03/2005 35 





Mengakses File Lewat Jaringan 


Berita | Ulasan | Adu Software | Utama | Bisnis | Apa Sih Sebenarnya... | Tutorial 








protokol SMB (luar biasa!) dan kemudian 
mengimplementasikan protokol ini di ser- 
ver berbasis UNIX. Andrew mempublikasi- 
kan source code produknya pada tahun 1992 
dan segera mendapatkan banyak sambutan. 
Setelah hampir 13 tahun dari kode terse- 
but ditulis, SAMBA menjadi produk yang 
sangat matang. Beberapa waktu yang lalu, 
SAMBA bahkan menjadi topik pembicara- 
an dalam Halloween Document Microsoft, 
yang merupakan perhatian Microsoft untuk 
ancaman dari dunia open source. 

Dengan memanfaatkan SAMBA saja, 
server Linux Anda dapat berfungsi sebagai 
server SMB. Client Windows dapat meng- 
akses server Anda layaknya mengakses 
server Windows. Anda dapat berbagi file 
ataupun printer, berfungsi sebagai PDC 
dan lain sebagainya. 

SAMBA kemudian dapat digabungkan 
dengan berbagai fasilitas lain seperti LDAP 
untuk backend otentikasi. 

Beberapa waktu yang lalu, satu proyek 
dengan nama Samba TNG lahir dengan 
tujuan integrasi LDAP yang sangat tinggi. 
Walau, sampai tulisan ini dibuat, rilis Sam- 
ba TNG baru mencapai versi 0.4 dan sudah 
lebih dari satu tahun tidak dirilis lagi. Du- 
kungan LDAP untuk samba saat ini pun 
sudah sangat mencukupi. 

Saat ini, hampir setiap distro telah 
datang dengan paket SAMBA. Anda ham- 
pir tidak perlu melakukan kompilasi dari 
source code lagi. Cukup instal saja paket 
SAMBA (apabila belum terinstal). Berbagai 
proyek desktop seperti KDE dan GNOME 
pun telah memiliki fasilitas untuk mem- 
browsing server Samba yang ada di jari- 
ngan. KDE bahkan datang dengan I/O Slave 
SMB untuk dukungan SAMBA. 


Keuntungan 
Keuntungan dari menggunakan SAMBA 
sudah jelas adanya. Protokol SMB sendiri 
adalah protokol yang sangat matang. Kita 
tidak perlu lagi meragukan kemampuannya. 
Dan, SAMBA sendiri juga sudah matang. 
Dengan menggunakan SAMBA, ter- 
utama di lingkungan kerja nonhomogen 
(Windows dan Linux digunakan secara 
merata pada workstation, plus beberapa 
server Windows), maka sharing a la Win- 
dows memiliki keuntungan tersendiri. Kita 
tidak perlu lagi menambah stack protokol 


36 INFOLINUX 03/2005 


dengan menggunakan NFS misalnya. 

Apabila kita memaksa untuk harus 
menggunakan NFS, client Linux mung- 
kin akan bergembira ria, sementara, client 
Windows mungkin harus bermuram durja 
dan menginstall client NFS untuk Win- 
dows. Hal ini akan memacu instalasi dan 
maintenance tambahan. 

Sementara, apabila kita menggunakan 
protokol SMB, client Linux juga tidak ter- 
lalu banyak berkorban, sementara client 
Windows akan bersorak sorai bergembira. 
Semua bahagia. 


Kekurangan 

Sebenarnya, menggunakan SMB tidaklah 
memiliki banyak kekurangan. Beberapa 
gangguan non teknis mungkin akan mun- 
cul. Seperti, Linux kok berbicara ala Win- 
dows, malu dong (hal ini lucu, namun 
sangat realistis). Atau, karena NFS lebih 
Unix-ish, maka SMB tidaklah cocok untuk 
Linux. 

Di luar semua alasan subjektif tersebut, 
kehadiran SMB di Linux memang tidak se- 
matang NFS. Menggunakan SMB, proyek 
SAMBA harus selalu mengikuti perkem- 
bangan, sementara, dukungan NFS telah 
mencapai level matang di Unix dan Linux. 


Integrasi lokal 

Workstation di Windows dapat melakukan 
mounting share menjadi sebuah drive khu- 
sus. Oleh karena itu, tidak masalah dari sisi 
client Windows untuk memiliki integrasi 
lokal suatu service SMB. 

Di Linux, integrasi lokal juga dimung- 
kinkan dengan masuknya SMBFS ke dalam 
kernel. Saat ini, kita juga bisa dapat melaku- 
kan mounting dengan tipe filesistem adalah 
smbfs. Dengan demikian, kita tidak perlu 
lagi harus menggunakan program smb- 
client atau sejenis itu untuk dapat men- 
download atau mengupload file. Dengan 
kemampuan mounting SMB sebagai suatu 
direktori, user dapat bekerja pada direktori 
mount seolah-olah di direktori lokal. 

Artinya, saat ini, sangat menungkinkan 
bagi client Linux untuk bekerja dengan nya- 
man ala Windows, dari sisi integrasi lokal. 


Keamanan 


Dari sisi keamanan, rasa-rasanya tidak ada 
masalah berarti pada protokol SMB atau 


www.infolinux.web.id 


paket SAMBA itu sendiri. Protokol SMB 
dicermati oleh banyak pihak termasuk Mi- 
crosoft dan IBM, sementara SAMBA me- 
miliki kontributor dari berbagai kalangan. 
Semuanya mengamati dn memperbaiki 
kelemahan apabila ditemukan. 

Beberapa waktu yang lalu, memang ter- 
dapat kelemahan pada implementasi SAM- 
BA, namun, seperti halnya proyek open 
source yang terus berkembang, kini SAMBA 
sudah cukup matang untuk diterapkan. 


Lebih detail 

SAMBA datang dengan dua program kunci 
dengan berbagai tool tambahan. Kedua 
program kunci tersebut adalah smbd dan 
nmbd. Kedua program tersebut mengem- 
ban amanat untuk mengimplementasikan 
keempat service dasar CIFS, yaitu: 

@ Service file dan printer. 

@ Authentication dan authentication. 

@ Name resolution. 

@ Service announcement (browsing). 


Servis yang pertama adalah kunci dari 
layanan CIFS. Fasilitas ini dimungkink- 
an dengan kerja keras dari smbd. Dalam 
mengakses layanan file dan printer ini, user 
dapat dibatasi dengan adanya otentikasi. 
Dengan demikian, hanya user yang terdaf- 
tar dan mampu melewati proses otentikas 
ilah yang bisa mengakses layanan tersebut. 
Namun, ada juga layanan yang bisa diakses 
oleh siapa saja, tanpa proses otentikasi dan 
otorisasi. Service ini juga ditangani oleh 
program smbd. 

Bicara soal otentikasi dan otorisasi, Win- 
dows NT Domain system menyediakan cara 
yang hebat untuk menangani layanan yang 
bisa diakses oleh user. User hanya perlu 
login sekali untuk mengakses berbagai ser- 
vice yang tersedia untuk user tersebut. Hal 
ini ditangani oleh Domain Controller. Satu 
domain controller akan menangani satu 
NT Domain (beberapa komputer). SAMBA 
kini sudah dapat berfungsi sebagai Primary 
Domain Controller ataupun Backup. Back- 
end otentikasi juga bisa beragam, mulai 
dari file smbpasswd sampai LDAP. 

Kedua service CIFS terakhir, name reso- 
lution dan browsing, ditangani oleh nmbd. 
Inti kerja dari nmbd adalah manajemen 
dan distribusi daftar name NetBIOS. 

Name resolution dapat bekerja dalam 


Berita | Ulasan | Adu Software | Utama | Bisnis | Apa Sih Sebenarnya... | Tutorial 





dua cara: broadcast dan point-to-point. 
Umumnya, suatu mesin akan bekerja de- 
ngan dua cara tersebut. Cara pertama akan 
menyebabkan traffic sedikit ramai namun 
lebih sederhana. Pada LAN, cara ini tidak 
mengakibatkan masalah. 

Cara kedua adalah dengan memanfaat- 
kan NBNS (NetBIOS Name Service) server. 
Suatu mesin dapat meninggalkan pesan 
yang berisi nama dan IP untuk dikenali 
oleh mesin lain. Microsoft menyebut imple- 
mentasi NBNS milik mereka sebagai WINS 
(Windows Internet Name Service). NBNS 
dapat bekerja lintas subnet dan tidak ter- 
batas oleh LAN. Dalam banyak hal, NBNS 
bekerja seperti halnya DNS (Domain Name 
System), hanya bedanya, entri-entri dalam 
NBNS server hampir semua dinamis. 

Tugas terakhir CIFS, yaitu browsing mel- 
ibatkan kemampuan untuk menampilkan 
daftar layanan suatu komputer dalam jar- 
ingan. Dalam suatu LAN, komputer-kom- 
puter akan bersaing untuk menjadi Local 
Master Browser. LMB kemudian akan me- 
maintain daftar service yang tersedia, yang 
akan tampil ketika Anda membuka Net- 
work Neighbourhood di Windows. 

Lebih jauh lagi, kita mengenal DMB 
(Domain Master Browser) untuk LMB skala 
besar, lintas domain. Namun, fasilitas ini 
hampir tidak dapat bekerja dengan baik 
karena masalah waktu. Dengan lintas ja- 
ringan besar, bisa-bisa butuh waktu dalam 
hitungan jam untuk memunculkan, meng- 
update dan memberikan service yang bisa 
diakses pada Network Neighbourhood. 


Berbagi file a la UNIX 

Bagi Anda yang hidup di dunia UNIX, ten- 
tunya akan wajar apabila fasilitas file shar- 
ing dilakukan dengan cara UNIX. Saat ini, 
UNIX dan Linux memegang pasar sekitar 
30% persen di dunia server, dan di desktop 
Linux kini memiliki pasar sebesar 2% sam- 
pai 3%. Belakangan ini, banyak pembuat 
distro telah menargetkan distro mereka 
untuk melayani kebutuhan desktop. Tak 
tanggung-tanggung, yang bermain di sini 
adalah perusahaan sekelas Sun Microsys- 
tems dan Novell. 

Dengan mulai digunakannya Linux di 
sisi desktop, terutama untuk kebutuhan 
kantor, file sharing ala UNIX atau Linux 
bisa diterapkan dengan lebih mudah. Client 


v gFTP 2.0.17 
ETP Local Remote Bookmarks Transfers Logging Tools Help 


; Y Host: 


(Local) [All Files) 


g: Filename Group Date 


Thu Jan 60 
Tue Jan 25 ) 
Fri Jan 14 1 | 
Fri Nov 26 1 
Fri Nov 26 1 
Wed Jan 5 : 
Tue Feb 1 1 
Wed Feb 2 

Wed Feb 2 ( 
Wed Feb 2 
Mon Nov 29 
Thu Dec 9 1 
Tue Nov 30 

Tue Feb 11 
Fri Nov 26 1 
Fri Nov 26 1| 
Fri Nov 26 1/ | 


Size | User 


4,096 root root 
4,096 wier wier 
4,096 wier wier 
4,096 wier wier 
4,096 wier wier 
.elinks 4,096 wier wier 
evolution 4,096 wier wier 
.gaim 4,096 wier wier 
.gconf 4,096 wier wier 
.gconfd 4,096 wier wier 
.gftp 4,096 wier wier 
.gglokisetup 4,096 wier wier 
.gnome 4,096 wier wier 
.gnome2 4,096 wier wier 
4,096 wier wier 
4,096 wier wier 
4,096 wier wier 


Azureus 
.Trash 
.config 
.eggcups 


ee 


.gnome2. private 
.gstreamer-0.8 
.icons 











“|eeereerrerererere 


~ 
v 


Filename Progress 


TYPE! 
200 Type set to |. 


PWD 

257 “/star4GPS" is current directory. 

PASV 

227 Entering Passive Mode (209,82 ,98,93,10,240). 
LIST -aL 

125 Data connection already open; Transfer starting. 


DIA Teancfar camalata 


Transfer file dengan GFtp. 


dengan sistem operasi Windows juga se- 
benarnya dapat berbicara dengan file shar- 
ing NFS yang akan kita bahas ini, namun 
membutuhkan sedikit tambahan usaha 
maintenance. 

Berikut ini kita akan membahas sistem 
file sharing dengan protokol NFS, suatu 
protokol yang sudah sangat matang, di- 
gunakan secara meluas dan masih terus 


dikembangkan untuk fitur lebih lanjut. 


Protokol NFS 

NFS adalah singkatan dari Network File 
System, yang kali pertama dikembangkan 
oleh Sun Microsystems pada tahun 80-an, 
sebagai sarana untuk berbagi file pada ling- 
kungan kerja diskless. NFS menyediakan 
sarana untuk berbagi file antarjaringan, 
sehingga suatu mesin dapat mengakses file- 
file di mesin lain seolah-olah mengakses file 
sistem lokal. 

Protokol ini bekerja dengan sistem client/ 
server. Server akan meng-export suatu file- 
sistem sehingga dapat di-share di jaringan, 
selanjutnya, user akan melakukan mount- 
ing ke server tersebut. Dengan dukungan 
NFS yang sudah sangat matang di kernel, 
berbagai distro kini umumnya telah me- 
masukkan NFS sebagai salah satu filesistem 
yang akan di-mount pada saat booting. 

Dengan demikian, user tidak perlu sama 
sekali tahu apa yang terjadi. File yang diak- 
ses akan terlihat lokal, walaupu tersimpan 


www.infolinux.web.id 


wv Port: |21 v | User: | 


|homejwier “| 


Zi 





Mengakses File Lewat Jaringan 





/star4GPS v 
ftp.intermap.ca [FTP] [All Files)" 
gs Filename Size | User 
0 Thu Ja 
Mon Jz 
Tue Fe 


Date 





@ New Folder 
9 fpcommander.zip 


0 owner 
677,110 owner 


Y About gFTP 


About License Agreement | 


gFTP 2.0.17 

Copyright (C) 1998-2003 Brian Masney <masneyb@gftp.org> 
Official Homepage: http:/Avww.gftp.org/ 

Logo by: Aaron Worley «planet hoth@yahoo.com» 


X Close 





di mesin berbeda. 

Tercatat ada tiga versi NFS yang pernah, 
sedang dan akan digunakan. Yang per- 
tama adalah NFS versi 2, NFS versi 3 dan 
NFS versi 4. Di Linux, ketiga versi NFS ini 
didukung dengan baik oleh kernel 2.6. Be- 
berapa sistem operasi berbasis UNIX atau 
beberapa distro Linux dengan kernel 2.4 
(atau bahkan 2.6) masih mengandalkan 
NFS versi 3. Harus diakui, saat ini, NFS 
versi 3 adalah NFS yang paling matang dan 
umum. Untuk client dan server yang hanya 
mendukung salah satu versi, interoperabili- 
tas antara suatu versi dengan versi lainnya 
tidak akan terjadi. 

Pembahasan mengenai versi 2,3 dan 4, 
termasuk fitur akan dibahas di bagian lebih 
detil dari NFS. 


Kebutuhan 

Apabila Anda menggunakan distro Linux 
yang cukup baru seperti Red Hat 9/Fedora 
Core atau SUSE 9, maka dukungan NFS 
sudah bisa Anda dapatkan dengan sangat 
mudah. Teorinya, sudah sejak lama sekali, 
dukungan NFS dimasukkan ke dalam dis- 
tro Linux. 

Apa yang perlu Anda pastikan adalah 
telah diaktifkannya dukungan NFS di 
dalam kernel, baik sebagai built-in ataupun 
module. Untuk memeriksanya, bukalah file 
/proc/filesystems. 

NFS sendiri kini memiliki implemen- 


INFOLINUX 03/2005 37 





Mengakses File Lewat Jaringan 


Berita | Ulasan | Adu Software | Utama | Bisnis | Apa Sih Sebenarnya... | Tutorial 








tasi server kernel-based dan user-based. 
Artinya, proses NFS berjalan sebagai proses 
kernel (lebih cepat, lebih tidak aman) atau- 
pun berjalan sebagai proses user (lebih lam- 
bat, lebih aman). 

Setelah itu, Anda akan membutuhkan 
paket nfs utilities. Mounting sendiri bisa 
dilakukan oleh program mount. 

Untuk menggunakan NFS di Linux, apa 
yang Anda harus lakukan boleh dikatakan 
sangat sedikit. Aktifkan NFS di kernel, in- 
stall NFS utilities, eksport filesistem, jalan- 
kan server dan client tinggal menggunakan 
program mount untuk mengakses share. 
Sederhana, singkat, dan mudah. 


Keuntungan 

NFS sendiri adalah teknologi yang sudah 
sangat tua dan matang, sekaligus memiliki 
cukup banyak fitur. Dalam beberapa hal, 
NFS sedikit berbeda dengan SMB, dan oleh 
karena itu, kita tidak bisa membandingkan 
begitu saja antara SMB dan NFS. 

Dengan menggunakan NFS, kita dapat 
mengatur penyimpanan semua file di server 
dengan cara yang mudah. Kita bisa saja meng- 
export semua home direktori dengan hak 
masing-masing, menggunakan LDAP sebagai 
backend otentikasi dan semua file user dapat 
di-maintain dengan mudah di satu tempat. 
Pendekatan ini juga bisa dilakukan dengan 
protokol SMB, namun jauh lebih sederhana 
menggunakan NFS untuk client Linux. 


v File Browser: Network 
File Edit View Go Bookmarks Help 


Q Back \4 , yv ' & | (Home [E computer 


Location: |network:/// 


Tree Y x | fa {al 


b 2 Home Folder 





DELL DS 
b À gra-pcm 
> GÈ hb 4} 4} DS 
> GÈ public RC RF 
> G windows 
b G) harddisk 
b fa Filesystem 
b ie] gra-il 


Melihat file sharing dengan Nautilus. 


38 INFOLINUX 03/2005 


Kekurangan 

Implementasi NFS juga memiliki kekuran- 
gan. Salah satunya adalah ketika banyak cli- 
ent yang menggunakan Windows (apalagi 
jika banyak versi, lalu, kita perlu mengin- 
stall beraneka ragam paket). Selain itu, kita 
masih belum bicara soal penyediaan printer 
sharing yang umumnya diasumsikan oleh 
pengguna adalah satu paket dengan file 
sharing. 

NFS tidak ideal apabila Anda ingin 
mencapai segala sesuatu yang mampu di- 
capai oleh SMB. Namun, apabila Anda 
ingin mengimplementasikan centralized file 
sharing ala Linux, dengan integrasi LDAP 
sebagai backend authentication, mungkin 
NFS masih bisa diterima. 


Integrasi lokal 
Integrasi lokal NFS bisa dicapai dengan mu- 
dah dengan dukungan NFS FS di dalam kernel 
Linux. User tinggal memanfaatkan program 
mount untuk dapat bekerja dengan NFS. 
Dengan memanfaatkan fstab, NFS volu- 
me dapat dimount pada saat booting, dan 
selesai melakukan otentikasi, user sudah 
dapat bekerja dengan file-file yang tersim- 
pan di server NFS tersebut sesuai dengan 
haknya. 


Keamanan 
Di luar semua masalah keamanan sistem, 
NFS memiliki satu peluang keamanan 


FANNY KIPUL LY PCMO 


Windows Network 


www.infolinux.web.id 


sistem ketika berurusan dengan User ID 
mapping. 

Pada saat meng-export suatu filesistem, 
berbagai atribut juga ikut di-export. Salah 
satunya adalah mode file, yang mengandung 
hak akses. Katakanlah Komputer A memiliki 
sekian banyak user dan meng-export home 
direktori. User di komputer B mungkin 
memiliki UID yang sama dengan UID user 
tertentu di server, padahal nama usernya ti- 
dak sama. Dengan demikian, akan ada user 
yang tidak berhak mengakses file atau direk- 
tori tertentu, namun bisa mengaksesnya. Ini 
adalah masalah pertama. 

Yang kedua, jangan sampai Anda meng- 
aktifkan pilihan agar root di Komputer B 
yang tadi dapat memiliki full access terhadap 
filesistem yang di-export dari komputer A. 
Secara default, opsi ini tidak diaktifkan se- 
hingga user root di komputer B akan diang- 
gap sebagai user yang tidak memiliki hak 
akses penuh untuk mengakses share. 

Solusi untuk masalah pertama sebenar- 
nya sederhana apabila Anda memanfaatkan 
centralized authentication seperti halnya 
memanfaatkan LDAP sebagai backend au- 
thentikasi. 

Selain masalah keamanan hak akses, 
ada pula masalah keamanan yang ber- 
hubungan dengan hilangnya data akibat 
penulisan tidak sempurna. NFS sangat 
mengandalkan cache dalam bekerja. 
Penggunaan caching ini mungkin saja 
membuat penulisan menjadi tidak terlalu 
responsif. NFS menyediakan fasilitas un- 
tuk menonaktifkan caching dan menulis 
sesegera mungkin. Namun, hal ini bisa 
beresiko besar sekali. 

Selain itu, masih berhubungan dengan 
caching, NFS menyediakan opsi untuk 
bekerja secara sinkronous ataupun asinkro- 
nous. Dengan mengatur agar NFS bekerja 
secara sinkronous (sync), maka reply akan 
dilakukan setelah penulisan. Sebaliknya, 
asinkron, reply dilakukan sebelum penu- 
lisan. Bekerja secara asinkron akan mening- 
katkan performa, namun akan berakibat 
kehilangan data, apabila server dimatikan. 
Sebaliknya, sinkronous lebih aman. Modus 
sinkronous adalah default pada NFS utili- 
ties di atas versi 1.0.0. 

Satu hal yang harus diperhatikan berkait- 
an dengan masalah sinkron atau asinkron 
adalah terjadinya file corrupt yang tidak 


Berita | Ulasan | Adu Software | Utama | Bisnis | Apa Sih Sebenarnya... | Tutorial 





terdeteksi. Hal ini bahaya sekali. Jangan 
sampai Anda menganggap operasi beres 
padahal isi file sudah berantakan. 


Lebih detail 

Seperti telah disebutkan sebelumnya, kita 

mengenal tiga versi NFS, yaitu 2, 3 dan 4. 

NFS 4 adalah NFS yang termasuk baru dan 

implementasinya tidak semasal NFS 3. 
Antara NFS 2 dan 3, kita mengenal be- 

berapa perbedaan sebagai berikut: 

@ Client versi 2 hanya bisa mengakses file 
2 GB (32 bit), sementara, client versi 3 
mampu mengakses sampai 64 bit. Tentu 
saja, masalah dukungan file besar akan 
bergantung pula kepada sistem operasi 
di mana NFS server berada. 

@ NES 2 membatasi maksimal operasi NFS 
sebesar 8 KB sementara NFS 3 UDP se- 
cara teori mampu sampai 56 KB. NFS 3 
TCP akan bergantung kepada implemen- 
tasi (umumnya tak lebih dari 32 KB). 

@ NFS 3 memperkenalkan konsep Weak 
Cache Consistency, yang akan memban- 
tu client NFS 3 untuk lebih cepat men- 
deteksi perubahan file. 

@ NFS 2 mengharuskan reply setelah pe- 
nulisan. 

@ NFS 3 juga memperkenalkan adanya 
safe asynchronous write. 

@ NFS 2 memiliki skema terbatas untuk 
masalah hak akses, versi 3 lebih fleksi- 
bel. 


NFS 4 datang dengan fitur-fitur sebagai 
berikut: 

@ NFS 2 dan 3 adalah protokol stateless. 
NFS 4 memperkenalkan state. Client 
NFS 4 mempergunakan state untuk 
bekerja dengan locking, reading, writing, 
dan lain sebagainya. 

@ Locking pada NFS 4 adalah lease-based 
locking. 

@ NFS 4 memperkenalkan delegasi file. 
Server kini mengizinkan client untuk 
melakukan perubahan pada file dalam 
cache sendiri tanpa mengirimkan per- 
mintaan ke server. 

@ NFS 4 mengijinkan adanya single remote 
procedure call untuk mengombinasikan 
beberapa operasi NFS. Hal ini bertujuan 
untuk mengurangi kompleksitas operasi 
jaringan. 

@ Keamanan yang lebih baik. 


@ NFS 4 menstandardisasi penggunaan 
dan interpretasi ACL Posix dan Win- 
dows. 

@ NES 4 mengombinasikan protokol yang 
selama ini terpisah (stat, NLM, mount, 
ACL dan NFS) menjadi satu spesifikasi 
protokol untuk mengizinkan kompati- 
bilitas yang lebih baik dengan firewall. 

@ NFS 4 memperkenalkan protokol untuk 
migrasi dan replikasi file. 

@ NFS 4 membutuhkan dukungan RPC 
melewati transport protocol seperti TCP 
yang lebih reliabel. 


Beberapa keluhan pada penggunaan 
NFS adalah lambat. Sebenarnya, ada bebe- 
rapa hal yang bisa dilakukan untuk mening- 
katkan kecepatan: 

@ Mempercepat disk I/O pada server 
(harddisk yang lebih cepat dan sistem 
yang lebih powerful) akan berpengaruh 
besar pada NFS 2 dan 3. 

@ Terkadang, akses terasa lambat karena 
aplikasi membuka file dengan modus 
O SYNC, dan hal ini akan membuat 
NFS 3 bekerja sinkron seperti NFS 2 wa- 
laupun file tidak berukuran besar dan 
NFS server sangat reliabel. 

@ Besarkan ukuran socket buffer apabila 
Anda menemukan fragmentation error 
pada keluaran perintah netstat. 

@ Perbanyak thread (pastikan server Anda 
mampu). 

@ Gunakan perangkat jaringan yang cukup 
cepat. 

@ Apabila diinginkan, Anda bisa memisah- 
kan jurnal pada disk yang berbeda ketika 
Anda menggunakan reiserfs ataupun ext3. 


Berbagi file a Ia Internet 

Baiklah. Anda mungkin sudah sangat bo- 
san dengan protokol yang tergantung pada 
salah satu sistem operasi tertentu. Atau, 
lingkungan kerja Anda sangat beragam dan 
akan sangat merepotkan apabila Anda ha- 
rus mengatur agar beberapa komputer cli- 
ent harus mengalah sehingga keseluruhan 
sistem file sharing Anda condong kepada 
platform tertentu, dan lain sebagainya. Se- 
lain itu, rupanya ada beberapa client Anda 
yang hidup di tepian teknologi sehingga 
bekerja mobile dengan PDA. Tentu saja, 
protokol yang senetral mungkin harus 
diterapkan pada lingkungan kerja Anda ka- 


www.infolinux.web.id 





Mengakses File Lewat Jaringan 





lau begitu. 

Di Internet, kita mengenal protokol 
HTTP yang telah lama bercokol dan se- 
pertinya sangat bisa diandalkan. Dengan 
HTTP, Anda bisa berbagi file dengan mu- 
dah. Untuk upload, cara lama yang cukup 
favorit adalah mempergunakan FTP, wa- 
laupun, saat ini, kita bisa banyak meman- 
faatkan WebDAV. 

Mempergunakan HTTP dan WebDAV 
memang menarik, walaupun, masih me- 
miliki beberapa kelemahan dibandingkan 
dengan cara biasa. Kita harus tahu benar 
apa kebutuhan kita sebelum yakin memilih 
suatu teknologi. Namun, secara umum, 
cara berbagi file a la Internet saat ini sudah 
mulai dilirik dan diterapkan. 


Protokol HTTP (--WebDAV) dan FTP 

Dengan HTTP server seperti Apache, kita 
dapat membangun suatu website. HTTP 
telah dikembangkan sangat lama dan 
merupakan protokol yang matang. Saat ini, 
fungsi dari sebuah HTTP server bukanlah 
sekedar menghadirkan konten web, me- 
lainkan juga mampu menyediakan fasilitas 
file sharing. 

Dengan beberapa pengaturan, Apache 
juga mampu menghadirkan file sharing 
yang terproteksi dengan baik. User melaku- 
kan login dan apabila sukses, resource yang 
menjadi haknya akan ditampilkan. 

Untuk meng-upload file ke server, 
walaupun protokol HTTP juga mampu 
melakukannya, umumnya FTP-lah yang 
lebih umum dilakukan. Sekelompok file 
langsung dapat di-upload ke server dan 
dapat diambil oleh user lain dalam waktu 
yang sama. 

Namun, meng-upload file seperti ini 
bukanlah cara yang paling efisien. Protokol 
HTTP kemudian dikembangkan 
mampu menghadirkan apa yang saat ini 
kita kenal dengan nama WebDAV. Web- 
DAV adalah singkatan Web based Distributed 
Authoring and Versioning. Tujuan dasar dari 
WebDAV adalah menyediakan fasilitas I/O 
melalui protokol HTTP. Dengan demikian, 
selain dapat men-download file, user juga 


sehingga 


bisa meng-upload dan mengatur file. 


Kebutuhan 
Untuk dapat bekerja dengan HTTP, Anda 
hanya membutuhkan Apache dan modul 


INFOLINUX 03/2005 39 





Mengakses File Lewat Jaringan 


Berita | Ulasan | Adu Software | Utama | Bisnis | Apa Sih Sebenarnya... | Tutorial 








Apache yang sesuai dengan kebutuhan 
Anda. Umumnya, hampir semua distro 
general menyediakan Apache. Konfigurasi 
Apache dapat dilakukan dengan sangat 
mudah dan dokumentasi Apache sangatlah 
bagus. 

Sementara, untuk bekerja dengan Web- 
DAV, semua sudah mampu ditangani oleh 
Apache itu sendiri melalui modul dav dan 
dav fs. Anda hanya butuh mengonfigurasi 
Apache dan dalam waktu relatif singkat, 
Anda sudah mendapatkan fasilitas Web 
server yang WebDAV enabled. 

Berbagai application server, seperti 
Zope, juga telah mendukung WebDAV 
dengan sangat baik. Beberapa desktop po- 
puler seperti Windows dan KDE telah me- 
nyediakan cara yang sangat mudah untuk 
bekerja dengan WebDAV. 

Untuk FTP, apabila Anda tidak ingin 
menggunakan WebDAV, Anda bisa dengan 
mudah menginstal FTP server dan mengak- 
tifkannya! Client FTP juga di mana-mana. 
Di Windows, Windows Explorer akan 
menjadi client FTP yang baik. Begitupun 
juga dengan Kongueror di KDE. 

Pendekatan file sharing a la Internet bo- 
leh dikatakan sangat mudah untuk diterap- 
kan. 


Keuntungan 

Keuntungan file sharing a la Internet ter- 
utama karena OS independent. Anda bisa 
mengakses file dari berbagai sistem operasi, 
mesin dan perangkat mobile. HTTP adalah 
protokol standar. Sementara, di desktop, 
apapun sistem operasi Anda, FTP juga su- 
dah sangat umum ditemukan dan sangat 
mudah untuk dilakukan. 

WebDAV, walaupun belum semudah 
dan seumum FTP, sudah didukung oleh 
berbagai OS. Paling tidak, Windows dan 
Linux serta berbagai UNIX sudah mendu- 
kung dengan baik. 

Anda dapat mengatur dan menyediakan 
file sharing yang sangat independen dan 
dapat diakses langsung dari Internet. 


Kekurangan 

Walaupun memiliki banyak kelebihan, ma- 
salah file sharing a la Internet juga memi- 
liki cukup banyak kelemahan. Yang paling 
dirasa adalah masalah kedekatan dengan 
sistem operasi dan filesistem (wajar saja, 


40  INFOLINUX 03/2005 


karena di bagian keuntungan, cara ini pa- 
ling OS independent). 

Artinya, akan sedikit lebih sukar untuk 
mengatur hak akses file dan skema keaman- 
an yang paling baik. Apabila menggunakan 
SMB atau NFS, dengan mudah masalah hak 
akses bisa kita selesaikan. 

Selain itu, spesifikasi ACL (Access Con- 
trol List) untuk WebDAV terhitung baru 
dan implementasinya masih membutuhkan 
waktu. Beberapa web server plus WebDAV 
memang datang dengan dukungan ACL 
sendiri. 

Selain itu, untuk kebutuhan integrasi 
lokal, masih tidak banyak platform yang 
mendukung. Oleh karenanya, aplikasi tam- 
bahan mungkin masih harus digunakan. 
Dan, hal ini tidaklah trivial. 


Integrasi lokal 

Untuk integrasi lokal, kita bisa memper- 
gunakan davfs. Davfs bisa di-download di 
http://dav.sf.net. Dengan demikian, kita bi- 
sa melakukan mounting volume WebDAV 
kita dan kemudian mengaksesnya seperti 
halnya direktori lokal. 

Untuk command line tool, Anda ba- 
rangkali akan senang mempergunakan 
program Cadaver. Cadaver akan berfungsi 
seperti client ftp. Anda mengelola file-file 
di volume WebDAV Anda dengan perintah 
seperti perintah ftp. 


Keamanan 

Untuk masalah keamanan di server, ter- 
utama berhubungan dengan hak akses, 
beberapa hal harus diatur sehingga HTTP 
server tidak dijadikan target Denial of Ser- 
vice. Sementara, untuk masalah keamanan 
data lintas jaringan, kita bisa memanfaat- 
kan protokol HTTPS. 

Sementara, untuk FTP, kita bisa meng- 
gantikan dengan penggunaan OpenSSH 
(yang juga datang dengan Secure FTP). 

WebDAV sendiri juga bisa bekerja 
dalam protokol HTTP Secure. Program 
davfs untuk melakukan mounting volume 
WebDAV juga mendukung HTTPS. 

Semua hal tersebut telah disediakan dan 
telah berfungsi. Walau, kita harus terus cer- 
mat dalam melakukan update. 


Lebih detail 


Pembahasan ini akan difokuskan pada 


www.infolinux.web.id 


WebDAV. Umumnya, untuk mengelola 
suatu web, orang akan mempergunakan 
ftp atau e-mail. Melakukan perbaikan lo- 
kal, dan setelah itu mengirimkan kembali. 

Akan lebih sederhana kalau dikerjakan 

sendiri. Namun, kalau melibatkan banyak 

orang, hal akan menjadi jauh lebih kom- 
pleks. 

Dengan hadirnya WebDAV (RFC 2518 
dan WebDAV+ACL RFC 3744), kita dapat 
dengan mudah melakukan kolaborasi 
dalam pengaturan konten, tanpa tergan- 
tung pada platform yang dipakai oleh user 
dan tanpa peduli sistem operasi yang digu- 
nakan. 

Beberapa fitur utama WebDAV adalah: 
@ Locking: WebDAV memiliki kemung- 

kinan diakses melalui Internet di mana 

koneksi pengguna bisa terputus setiap 
saat. Bagaimana kalau client terputus se- 
mentara sedang memegang hak eksklu- 
sif untuk menulis ke dalam sebuah file? 

Masalah locking di sini tidaklah sederha- 

na. Walau demikian, locking pada Web- 

DAV sudah didesain dengan sangat baik 

dan implementasinya juga sudah sangat 

bisa diandalkan. 

@ Properties. Properti XML dapat diatur 
menggunakan protokol WebDAV. Ma- 
sing-masing objek di volume WebDAV 
dapat memiliki properti yang cukup 
lengkap. 

@ Mamespace manipulation. Dengan 

adanya fasilitas seperti ini, kita dapat 

bekerja seperti halnya pada filesistem. 

File dapat dibuat, di-copyi, dihapus, 

dan lain sebagainya. Begitupun dengan 

direktori. 


Beberapa tambahan juga sedang di- 
kerjakan dan beberapa sudah dalam tahap 
akhir persetujuan atau tahapan awal imple- 
mentasi (beberapa pihak telah melakukan 
implementasi tanpa mengacu kepada per- 
setujuan ): 

@ Advanced Collection. Membuat volume 
WebDAV lebih mirip dengan filesistem 
yang kita kenal. 

@ Versioning and Configuration Manage- 
ment, mendukung versioning secara 
penuh. 

@ Access Control, saat ini masih tergolong 
baru dan membutuhkan waktu sampai 
diimplementasikan penuh. 


Berita | Ulasan | Adu Software | Utama | Bisnis | Apa Sih Sebenarnya... | Tutorial 





USER DAN LINGKUNGAN 
KERJA 


Hampir semua teknologi menawarkan 
solusi yang cukup baik dalam file sharing. 
Namun, salah pilih teknologi atau ter- 
lalu fanatik pada suatu teknologi bisa-bisa 
meyesatkan, dan lebih parah lagi, bisa-bisa 
menyusahkan user. 

Di sini, kita memikirkan bagaimana agar 
file sharing bisa cukup transparan bagi user, 
sekaligus transparan bagi perubahan minor. 
Akan lebih baik lagi, jika proses transisi juga 
tidak terlalu memakan biaya. 

Beberapa pengaturan tambahan bisa 
diterapkan sehingga file sharing dapat di- 
manfaatkan dengan optimal. Beberapa 
penyesuaian mungkin juga harus dilaku- 
kan. Dan, dalam mengelola jaringan be- 
sar, penyeragaman cara kerja juga perlu di- 
pikirkan. Bagaimana mengakses resource di 
jaringan, bagaimana melakukan revisi dan 
lain sebagainya. 

Kita tentunya juga harus melihat ling- 
kungan kerja yang nonhomogen. Suatu 
teknologi mungkin supercanggih, namun, 
kalau membutuhkan perlakukan khusus 
atau kasarnya menyusahkan banyak pihak, 
kita perlu berpikir sekali lagi untuk mene- 
rapkan teknologi tersebut. 

Lingkungan kerja nonhomoegen me- 
mang susah dan mungkin susah dihindari. 
Jangan heran apabila Anda ternyata me- 
nonaktifkan NFS dan menggunakan ha- 
nya protokol SMB padahal lebih dari 5096 
workstation Anda adalah Linux. Server-nya 
juga Linux. 

Intinya, kita perlu memahami bahwa 
untuk printing dan file sharing, SMB ma- 
sih cukup menawan, walaupun kita meng- 
gunakan Linux. Implementasi Printing 
dan file sharing ala Linux atau UNIX harus 
dikonfigurasi lagi dan tidak terintegrasi se- 
baik SMB yang satu protokol. Sementara, 
cara sharing a la Internet mungkin bukan 
cara yang ideal karena tidak sematang ked- 
ua sebelumnya dan relatif memiliki banyak 
isu (untuk WebDAV). 

Jangan lupa untuk memperhatikan 
transparansi untuk user. User sebenarnya 
tidak harus terlalu tahu banyak hal teknis. 
Cara untuk bekerja dengan file sharing juga 
harus dibuat setransparan mungkin. Ka- 
lau perlu, misalnya di komputer berbasis 


wiers Home 


“ Samba Server Configuration 


File Preferences Help 


op Add 


Properties 





Mengakses File Lewat Jaringan 








Directory 
/homefest wierFile 


/nomeMier/backup backup 


Read Only 
Read Only 
Read Only 
Read Only 
Read Only 


/home/wier/public public 
(home/wier/suse suse 
/nome/wier/RAZZIE RAZZIE 


/home/wier/wallpapers wallpapers Read Only 


Share name Permissions |Description 


Samba Server Configuration Tool 12.21 

Copyright (c) 2002 Red Hat, Inc. 

Copyright (c) 2002 Brent Fox <bfox@redhat.com> 
Copyright (c) 2002 Tammy Fox <tfox@redhat.com> 
A graphical interface for configuring SMB shares 


Konfigurasi Samba. 


Windows, begitu habis login, sebuah drive 
sudah diasosiasikan untuk file sharing (apa- 
pun cara Anda, baik ala Windows, Linux, 
maupun internet). Kalau terjadi perubahan 
cara sharing misalnya, user juga harus di- 
perhatikan. 

Ketahuilah apa yang paling dibutuhkan 
dan solusi mana saja yang membutuhkan 
biaya lebih sedikit. Perhatikan juga di masa 
depan. 


ASPEK KEAMANAN? 


Di manapun, keamanan adalah hal yang 
harus diperhatikan. Menyimpan file secara 
lokal adalah hal yang sebenarnya paling 
aman. Lebih aman lagi jika tidak terhubung 
ke jaringan dan melakukan semuanya sen- 
diri. Namun, tentu saja hal ini tidak bisa 
dilakukan. 

Dalam berbagi file yang tidak bersifat ra- 
hasia, seperti MP3, MPEG movie, gambar, 
dan lain sebagainya, tentu saja keamanan 
bukan masalah besar. Namun, bagaimana 
kalau perusahaan menerapkan penyim- 
panan dokumen tersentralisasi? Mulai dari 
Anda membuat dokumen, mentransmisi- 
kan dokumen, sampai dokumen tersimpan 
di server, ada salah celah bagi pihak yang 
tidak bertanggung jawab untuk mengintip 
dokumen Anda. 

Masalah keamanan adalah hal yang 
harus ikut naik dipikirkan ketika kita me- 


www.infolinux.web.id 





nyusun infrastuktur file sharing, baik untuk 
penyimpanan data ataupun sekadar berbagi 
resource. Tidak bisa tidak. Ketika kita bicara 
soal suatu teknologi, otomatis masalah ke- 
amanan akan membuntuti. 

Mulai dari filesistem, kini kita mengenal 
enkripsi pada filesistem. Apabila mungkin, 
lakukanlah proteksi se-low level mung- 
kin. Selain itu, perhatikan juga keamanan 
jaringan dan penggunaan ACL. Saat ini, 
file-file sistem populer sudah mendukung 
ACL dengan baik. Untuk file sharing a la 
Internet, jangan lupa untuk menggunakan 
protokol HTTP secure sebisa mungkin. 

Dari sisi user, seharusnya kita tidak 
membiarkan user untuk mengisikan pass- 
word yang berbeda untuk mengakses doku- 
mennya. User mungkin akan memberikan 
password yang mudah atau menempelkan- 
nya di layar monitor. Gunakan pendekatan 
single sign on dan pastikan user bisa bekerja 
dengan semudah mungkin. 

Demikianlah pembahasan kita mengenai 
file sharing dan berbagai pernak perniknya. 
File sharing bukan masalah sederhana yang 
bisa dikerjakan sambil lalu. Kita perlu me- 
mikirkan dari ujung ke ujung mulai dari 
manajemen, keamanan dan pengaturan 
di lingkungan kerja. Bagi Anda yang ber- 
minat, Anda bisa mengakses http://docsys. 
keant.com untuk pengaturan sistem doku- 
men, yang salah satunya memanfaatkan file 
sharing dan ACL. A 


INFOLINUX 03/2005 4| 





dhecyber 








Linux di Sebuah N 
dan Data Center ak 


Di dunia bisnis Internet, Linux telah merambah tide a 1 
server-server jaringan seperti DNS, e-mail dan web, namun ju 
gan. Dhecyber merupakan salah satu NAP dan data center di Ii 


= 
p 


Berita | Ulasan | Adu Software | Utama | Bisnis | Apa Sih Sebenarnya... 


(=) 1 
T 


an 
i 


kan Linux untuk berbagai layanan bisnisnya. 


AP (Network Access Point) adalah 
IN lama untuk IXP (Internet 
eXchange Point), yaitu fasilitas yang 
digunakan untuk menghubungkan jaringan 
satu dengan jaringan lain di Internet yang 
memiliki kecepatan (transfer data) lebih 
tinggi. NAP atau IXP ini merupakan kom- 
ponen utama dari infrastruktur Internet. 
Data center adalah fasilitas yang digunak- 
an untuk menyimpan sejumlah peralatan, 
mesin, atau server jaringan yang terhubung 
ke Internet. Dua contoh layanan perusa- 
haan data center adalah penempatan server 
colocation dan penyewaan server dedicated. 
Contoh colocation adalah penempatan 
server yang dimiliki oleh perusahaan web 
hosting, ASP (Application Service Provider), 
atau organisasi lainnya di perusahaan data 
center. Contoh dedicated server adalah file 
server milik data center yang disewa suatu 


Alexander Budiman bersama tim dhecyber. 


42 INFOLINUX 03/2005 


perusahaan. 

Penyedia jasa NAP melayani antara lain 
penyambungan jaringan perusahaan ke In- 
ternet, misalnya melalui kabel serat optik, 
satelit atau sarana komunikasi data wire- 
less lainnya. Salah satu peralatan jaringan 
di NAP yang sangat penting adalah router. 
Selama ini kita hanya mengenal beberapa 
merk router yang berharga sangat mahal. 
Kini, banyak router murah namun kemam- 
puannya tidak jauh berbeda dengan router 
mahal. Itu bisa terjadi karena pesatnya 
perkembangan sistem operasi open source 
seperti Linux. 

Untuk mengetahui lebih jauh bagaimana 
pemanfaatan Linux dan open source sebagai 
pendukung operasional sebuah NAP dan 
data center, kami telah mewawancarai Alex- 
ander Budiman, Chief Information Officer 
PT Dhecyber Flow Indonesia (dhecyber), 





www.infolinux.web.id 


| Tutorial 






di kantornya, Cyber Building, Mampang — 
Kuningan, Jakarta. Berikut rangkumannya. 


Alasan memilih Linux dan open 
source 
Penghematan atau biaya murah adalah 
salah satu alasan dhecyber memilih sistem 
dan aplikasi yang berbasis open source. Bu- 
kan hanya karena murah, Linux dipilih juga 
karena telah terbukti stabil dan andal. 
“Murah dan stabil, itu sudah pasti. Un- 
tuk keandalan server maupun router, saya 
rasa Linux sudah hampir sempurna,” jelas 
Alex, panggilan akrab Alexander Budiman. 
"Karena saya pribadi pernah mencoba 
memakai sebuah merk router yang hargan- 
ya mahal, dan mencoba untuk meng-handle 
bandwidth tertentu. Tapi, ternyata router 
tersebut tidak mampu. Harus nambah 
RAM, atau menukar dengan seri di atasnya. 
Wow, perbandingan harganya itu bisa men- 
capai satu banding seribu,” papar Alex lebih 
lanjut. 


Aplikasi Linux dan open source 
Di ruang server dhecyber, banyak mesin 
Linux berjejer dalam rak-rak. Sebagian dari 
server-server itu milik dhecyber dan yang 
lainnya milik para pelanggan dhecyber. 
Dhecyber menggunakan Linux untuk ban- 
yak hal, mulai dari router, pengatur band- 
width, hingga server yang lengkap men- 
jalankan aplikasi dns, e-mail, web, database, 
dan lain-lain. 
"Pengaturan seluruh backbone kami 
menggunakan Linux sebagai router. Kira- 
kira router Linux kami ada enam, semuanya 
(http://www.zebra. 
org/). Zebra kami gunakan untuk BGP (Bor- 


menggunakan Zebra 


Berita | Ulasan | Adu Software | Utama | Bisnis | Apa Sih Sebenarnya... | Tutorial 





der Gateway Protocol) dengan international 
maupun dengan IIX,” ungkap Alex. 

“Saat ini total bandwidth, baik untuk 
koneksi ke IIX (Indonesia Internet eX- 
change) dan koneksi internasional, yang 
sudah di-handle Linux kira-kira 10 MB. Itu 
cukup ampuh menurut saya. Saya juga tahu 
beberapa ISP (Internet Service Provider) me- 
makai Linux sebagai router, dan saya yakin 
mereka pasti mengatakan puas.” 

“Aplikasi MRTG (Multi Router Traphic 
Grapher) yang kami gunakan juga di Linux, 
memakai RRDtool. Shaping bandwidth ka- 
mi menggunakan HTB (Hierarchical Token 
Bucket),” papar Alex. 

Tidak semua aplikasi yang digunakan 
dhecyber adalah free software. “Ada aplikasi 
Linux yang kami beli juga. Namun, untuk 
server kami bisa dibilang tidak ada yang 
menggunakan Windows. Yang pasti untuk 
backbone adalah Linux. Hanya switch saja 
yang kami pakai Cisco. Bahkan beberapa 
wireless kami memakai mikrotik,” jelas Alex. 


Jenis layanan dan pelanggan 
Untuk data center, semua dedicated server 
dhecyber menggunakan distro Linux Fedora 
Core. Namun, dhecyber juga menawarkan 
distro Linux selain Fedora, misalnya Red 
Hat atau Mandrake. 

Dhecyber menyediakan banyak pilihan 


Sekilas tentang dhecyber 


spesifikasi server, mulai dari AMD Ath- 
lon XP 2.4, Intel Pentium 2.4 , hingga In- 
tel Xeon 2.8. Sebagai gambaran, berikut ini 
contoh spesifikasi server yang disediakan 
dhecyber untuk para pelanggannya dengan 
biaya sekitar satu setengah juta per bulan: 
CPU: Intel Pentium 2,4 GHz 

RAM: 512 MB 

HD: 80 GB 

Data transfer: 300 GB per bulan 

Up to 8 dedicated IP addresses 

99.9% Uptime 

OS: RedHat/Fedora/Mandrake 

Control panel: cPanel 


Meskipun dhecyber memberi kebebasan 
kepada pelanggan, server-server coloca- 
tion yang dimiliki pelanggan dhecyber juga 
banyak yang menggunakan sistem operasi 
Linux dan aplikasi open source. 

Untuk administrasi user, dhecyber mem- 
berikan cPanel. Dhecyber juga merupakan 
partner NOC (Network Operations Center) 
dari cPanel. 

Ada banyak perusahaan web hosting In- 
donesia pelanggan dhecyber yang memakai 
dedicated server Linux dengan cPanel. Be- 
berapa di antaranya membawa colocation 
sendiri dan menyewa lisensi cPanel. Wa- 
lau memakai cPanel, ada pelanggan yang 
juga menggunakan server-nya untuk radio 


4 PT Dhecyber Flow Indonesia (http://dhecyber.net.id) atau dhecyber 
dhecy 6/4, adalah perusahaan yang baru setahun ikut meramaikan bisnis Inter- 


special 5 


ution’ fet di Indonesia. Dhecyber didirikan oleh Alexander Budiman sebagai 


penggagas ide bersama dua temannya, sejak Maret 2004. Kantor administrasi dan pusat jar- 
ingan dhecyber berada di lantai dasar gedung Cyber, yang merupakan tempat berkumpulnya 


banyak perusahaan Internet di Indonesia. 





dhecyber 





Saat ini, layanan bisnis dhecyber dibagi menjadi dua, yaitu data center dan NAP. Data cen- 
ter mencakup colocation dan dedicated server. NAP dhecyber menggunakan teknologi DVB/IP 
(Digital Video Broadcasting/Internet Protocol) dan VSAT (Very Small Aperture Terminal). Jenis 
pelanggannya sebagian besar perusahaan (corporate) dan perorangan (personal). 

Ada beberapa perusahaan PMA, yang menggunakan data center dhecyber sebagai file 
server, untuk memudahkan pertukaran data dengan kantor pusat mereka di luar negeri. Se- 
dangkan untuk keperluan koneksi Internet, pelanggan dhecyber bervariasi, mulai dari peng- 
huni apartemen yang kebanyakan kaum ekspatriat sampai NGO (Non Government Organiza- 
tion) asing yang memberikan bantuan kepada pemerintah Indonesia. Biasanya mereka meng- 
gunakan untuk keperluan VPN mereka ke kantor pusat. Dhecyber juga membantu NGO asing 
di Aceh untuk keperluan rekonstruksi Aceh pasca tsunami kemarin. 

Saat ini, dhecyber mencari klien yang mengerti tentang penggunaan Internet, bukan se- 
batas chat, browsing, atau mail. Dhecyber juga menyalurkan koneksi Internet untuk beberapa 
sekolah di Jakarta. 


www.infolinux.web.id 








Alexander Budiman di ruang server dan router. 


streaming dari salah satu radio swasta terke- 
nal di Jakarta. 


Suka-duka bersama Linux 
Ketika 
pendiri dan suka-duka manajemen dhecy- 


ditanya bagaimana kesan para 


ber setelah sekitar setahun berbisnis dengan 
memanfaatkan Linux, Alex menjelaskan 
bahwa sebetulnya semua tergantung pada 
ujung pemakai atau pelanggan. Selama 
mereka tidak teriak dan mereka puas, pemi- 
lik dhecyber juga tidak begitu peduli, karena 
yang penting kepuasaan klien. 

Menurut Alex, para pelanggan dhecyber 
juga sangat mendukung penggunaan Linux 
dan aplikasi open source, karena mereka 
sudah mengenal apa yang namanya lisensi. 
Secara umum Alex tidak merasakan duka se- 
lama mengelola dhecyber. “Karena jasa kami 
hanyalah bandwidth Internet, jadi sepanjang 
tidak down, itu sudah puas,” katanya. 


Harapan kepada pengembang dan 
pengguna Linux 

Alex secara pribadi berharap ada koordi- 
nasi yang bagus dan lebih profesional para 
pengembang Linux, sehingga Linux tidak 
dianggap selalu murah atau bahkan tidak 
ada harganya. Misalnya, gara-gara salah me- 
mahami makna free. 

“Padahal, bukannya Linux tidak ada har- 
ganya. Bagi indonesia, ada baiknya ada se- 
buah konsorsium bersama, sehingga Linux 
semakin jelas kemana akan kita bawa di du- 
nia ini,” ungkap Alex penuh semangat. A 
Rusmanto (rus@infolinux.co.id) 


INFOLINUX 03/2005 43 





Berita | Ulasan | Adu Software | Utama | Bisnis | Apa Sih Sebenarnya... | Tutorial 





Dari Komunitas Untuk Komunitas 





Hasil Mubes KPLI Jogja 


PLI (Kelompok Pengguna Linux Indonesia) Jogja telah me- 

langsungkan musyawarah besar (mubes) pada 30 Januari 2005, 
di gedung Teknik Geologi UGM, Jogjakarta. Acara mubes ini diha- 
diri sekitar 26 orang dari 8 perwakilan KSL (Komunitas Studi Linux) 
yang ada di DIY, dan seorang dosen UGM yang telah lama berke- 
cimpung di dunia Linux, I Wayan Warmada. 

Pada acara tersebut juga diumumkan daftar kepengurusan KPLI 
Jogja 2005-2007, yang diketuai oleh Iwan Setiawan, sekretaris I Gede 
Wijaya S., dan bendahara Fathir Hamdi. Pengurus KPLI Jogja juga 
dilengkapi beberapa koordinator, seperti riset dan pengembangan, 
humas dan kegiatan, serta publikasi dan media. 

Garis besar program kerjanya antara lain di bidang riset dan 
pengembangan, KPLI Jogja akan membuat mdoul pelatihan dan 
proyek translasi OpenOffice.org. Di bidang humas dan kegiatan 
akan melakukan sosialiasi Linux ke pemerintahan dan pembuatan 
modul migrasi. 

Pengurus KPLI Jogja telah membuka wacana pembentukan badan 
hukum. Namun, untuk memutuskan apakah KPLI Jogja perlu dibuat 
sebagai badan hukum atau tidak, diperlukan keputusan yang melibat- 
kan dua per tiga dari jumlah KSL yang ada di Jogja. Belum ditentukan 
batas waktu kapan pengambilan keputusan akan dilaksanakan. 

KSL dari kampus-kampus di Jogja yang telah terdaftar sebagai 
anggota KPLI Jogja per 30 Januari 2005 berjumlah 13, yaitu UAD, 
UII, AKPRIND, UPN, UAJY, AKAKOM, AMIKOM, UNY, UKDW, 
UGM, UTY, USD, dan STMIK El-Rachma yang baru saja ber- 
gabung. YRus 


Seminar dari Kampus ke 
Kampus 


bp bulan Maret-April 2005 ini, komunitas Linux beberapa 
perguruan tinggi di Indonesia akan menyelenggarakan semi- 
nar tentang Linux dan open source. Berikut ini jadwal yang telah 
diterima redaksi per 3 Februari 2005 (tempat dan waktu masih dapat 
berubah). 
1.Sains dan Teknologi Linux 

Tempat: Kampus Universitas Indonesia—Depok-Jawa Barat. 

Waktu: Rabu, 2 Maret 2005 

Penyelenggara: Mahasiswa Jurusan Fisika-FMIPA-UI 


2.Linux dan IGOS 
Tempat: Kampus Universitas Indonesia—Depok-Jawa Barat 
Waktu: Senin-Selasa, 14-15 Maret 2005 
Penyelenggara: Mahasiswa Fakultas Ilmu Komputer—UI 


3.Mengganti Windows dengan Linux 
Tempat: Kampus UNS — Kentingan—Solo—Jawa Tengah 
Waktu: Minggu, 27 Maret 2005 
Penyelenggara: KSL D3 Ilmu Komputer-UNS 


4.Linux dan Networking 
Tenpat: Auditorium Fakultas Psikologi—Universitas YAI-Jakarta 
Waktu: Sabtu, 2 April 2005 
Penyelenggara: Mahasiswa Teknik Informatika—Universitas YAI 


Berikut ini adalah daftar KPLI yang diketahui saat ini 


BALINUX 
Situs: http://bali.linux.or.id 


KLUB 
Situs: http://bandung.linux.or.id 


BLUG 
Situs: http://batam.linux.or.id 


BULUX 
Situs: http://bogor.linux.or.id 


LUGU 
Situs: http://makassar.linux.or.id 


GoLA 
Situs: http://gorontalo.linux.or.id 


KPLI Jakarta 
Situs: http://jakarta.linux.or.id 


Maling (MAlang LINux user Group) 
Situs: http://malang.linux.or.id 


KPLI Madiun 
Situs: http://madiun.linux.or.id 


KPLI Manado 
Situs: http://manado.linux.or.id 


Sumber: linux.or.id 


44 INFOLINUX 03/2005 


ATLAS 
Situs: http://jateng.linux.or.id 


KPLI Sidoarjo 
Situs: http://sidoarjo.linux.or.id 


KPLI Solo 
Situs: http://solo.linux.or.id 


KLAS 
Situs: http://surabaya.linux.or.id 


KPLITS 
Situs: http://its-sby.linux.or.id 


KPLI Medan 
Situs: http://medanlinux.com 


KPLI Padang 
Situs: http://padang.linux.or.id 


KPLI Yogyakarta 
Situs: http://jogja.linux.or.id 


MINUX 
Situs: http://palembang.linux.or.id 





www.infolinux.web.id 


APA SIH SEBENARNYA... 





Lebih Mendalam Tentang TCL? 


Berita | Ulasan | Adu Software | Utama | Bisnis | Apa Sih Sebenarnya... 


Tutorial 











Apa Sih Sebenarnya... 





TCL? 


Bagian 1 dari 2 Artikel 





Charlie Stross yang merupakan Perl Guru, menanggalkan bahasa pilihannya untuk sedikit 
bermain dengan bahasa rivalnya. 


Akankah akronim tiga huruf akan 
berakhir? Apakah Tcl? 
Tcl merupakan akronim dari tool com- 
mand language, dan pengucapannya adalah 
“tikel”. Tcl merupakan bahasa pemrogram- 
an interpreter level sangat tinggi, seperti 
halnya Perl, Python, dan Ruby: bahasa yang 
menitikberatkan pada produktivitas pro- 
grammer, bukannya memaksa pengembang 
mempermasalahkan tetek bengek mengenai 
arsitektur mesin. Mungkin yang paling pas 
membayangkan Tcl lebih mirip sebagai Vi- 
sual Basic yang lahir di dunia Unix. Oh, dan 
satu hal lagi: Tcl itu lintas platform—dengan 
port-port untuk Windows dan MacOS. 
Tapi Tcl bukan hanya itu saja. Sementara 
Perl dan Python utamanya didesain sebagai 
bahasa yang standalone, Tcl sendiri didesain 
sebagai sebuah bahasa yang dapat di-embed. 
Idenya adalah jika Anda seorang program- 
mer yang membuat sebuah aplikasi, Anda 
dapat membuat link antara pustaka Tcl de- 
ngan aplikasi tersebut dan (setelah beberapa 
persiapan) membuat semua program Anda 
scriptable (menggunakan Tcl sebagai bahasa 
macro-nya). Demikianlah, Tcl memasuki 
sejumlah aplikasi, dari editor teks AlphaTk 
hingga server aplikasi web milik Interwo- 
ven. Kemudian, Tk. 


Kok? Saya kira kita ngebahas Tcl. Apakah 
semua itu sebenarnya mengenai Tk? 

Tk merupakan sebuah toolkit grafis. Aslinya 
dibuat untuk Tcl, Tk telah dibelah menjadi 
bahasa pemrograman lainnya (seperti Perl 
dan Python) tetapi umumnya digunakan 
dengan Tcl, kombinasi keduanya dinama- 
kan sebagai Tcl/Tk. Seperti halnya Tcl, Tk 
merupakan sebuah pustaka, Tk kaya akan 


46 INFOLINUX 03/2005 


kumpulan perintah untuk menggambarkan 
widget-widget interface pengguna, dan Tk 
dapat di-embed dalam program-program 
lain dan telah diport pada MacOS dan Win- 
dows (demikian juga dengan X11). 

Masih terdapat pustaka lainnya. Tcl 
membatasi sebuah bahasa inti: biasanya 
merupakan pustaka yang terpisah, TclX, 
yang menyediakan perintah-perintah eks- 
tensi untuk berhadapan dengan resource- 
resource pada sistem Unix. Bersama, antara 
Tcl dan Tk terhubung bersama dalam se- 
buah shell interaktif yang simpel dinamakan 
Wish (the windowing shell) yang memberi- 
kan kemudahan kepada Anda untuk menge- 
tikkan perintah-perintah Tcl/Tk agar secara 
interaktif membuat prototipe aplikasi grafis. 
Terdapat shell interaktif yang berbeda yang 
dinamakan wishX yang bergabung dengan 
ekstensi-ekstensi TclX, dan lain-lain. 


Yang pasti hal-hal tersebut tidak muncul 
dari alam gaib, terus langsung jadi dan 
terdokumentasi? 

Tcl awalnya dibuat oleh Professor John 
Outsterhout dari Universitas California di 
Berkley pada tahun 1988. Tk muncul kemu- 
dian pada 1991, untuk mengisi kebutuhan 
yang diperlukan. Tujuan awal dari Outster- 
hout membuat Tcl ini untuk membuat se- 
buah bahasa scripting yang dapat di-embed, 
sementara kegunaan dari baris perintah 
Unix dapat dengan mudah dihubungkan 
bersama, pada saat itu belum terdapat ap- 
likasi GUI yang serupa. Ide beliau bahwa ap- 
likasi-aplikasi grafis dengan terembed inter- 
preter Tcl akan dapat saling berkomunikasi 
dengan mengirimkan event-event—tidak 
seperti AppleScript, atau Windows OLE. 


www.infolinux.web.id 


Contohnya, sebuah interpreter Tcl yang 
terembed dalam sebuah editor teks akan 
dapat membawa sebuah debugger dengan 
mengirim perintah-perintah kepada debug- 
ger tersebut, sementara debugger sendiri 
harus mampu mengirim kembali instruksi- 
instruksi ke editor untuk melakukan hal-hal 
seperti update posisi cursor dalam kode yang 
sedang di-debug. 

Ide yang sama akhir-akhir ini sedang 
digunakan oleh Richard Stallman dan Free 
Software Foundation, tetapi FSF memilih 
bahasa ekstensi, GUILE, merupakan sebuah 
versi dari Scheme (sebuah dialek dari LISP) 
sementara sintaks-sintaks Tcl lebih familiar 
bagi para pengguna shell Unix. 

Dalam event, membuat aplikasi-aplikasi 
grafis besar dengan bahasa embed meru- 
pakan kerja keras: para pengguna Tcl bi- 
asanya memfokuskan diri pada penambahan 
pustaka ekstra dengan perintah-perintah yang 
melebarkan bahasa intt—maka Outsterhout 
merubah fokus dan menginvestigasi masalah 
programming GUI. Toolkit Tk memberi- 
kan tampilan dengan level sangat tinggi pada 
aplikasi GUI dengan menyediakan widget- 
widget seperti beberapa menu, tombol, dan 
container yang dapat diprogram secara prose- 
dur—seperti Tcl, Tk dulunya didesain untuk 
di-embed dalam aplikasi yang dibuat dalam 
bahasa C atau C++, dan struktur dari interface 
pengguna dibangun menggunakan Tk akan 
secara tipikal diprogram dalam Tcl, dengan 
panggilan-panggilan ke rutin C yang memiliki 
level lebih rendah untuk menaikkan level. 

Pada tahun 1994, Outsterhout ber- 
gabung dengan grup peneliti Sun untuk 
mencari cara melebarkan kegunaan Tcl. 
Hal ini ternyata merubah menjadi start-up 


Berita | Ulasan | Adu Software | Utama | Bisnis | Apa Sih Sebenarnya... 


Tutorial 








yang terpisah, mengubah nama menjadi 
Scriptics, diambil alih oleh sistem-sistem 
Ajuba, dibeli oleh Interwoven (sebuah ven- 
dor framework aplikasi web) dan kemu- 
dian terapung-apung ke dalam lautan open 
source. Kelihatannya terdapat sedikit potensi 
komersial untuk mendukung sebuah ba- 
hasa pemrograman open source seperti Tcl 
—keberhasilan O-Reilly yang patut dicatat 
dengan mengenyampingkan Perl—tetapi 
Tcl mencapai basis pengguna yang luas dan 
proyeknya sendiri sekarang terdapat pada 
Sourceforge. 


Kenapa saya harus melakukan program 
dengan Tcl/Tk, apakah Tcl/Tk memiliki 
kelebihan-kelebihan dibanding bahasa- 
bahasa lainnya bersaing untuk mem- 
peroleh ruang dalam kepala saya? 

Tcl/Tk secara komparatif mudah untuk 
dipelajari. Terutama, Tcl/Tk merupakan 
sebuah tool yang powerful jika Anda ingin 
membuat aplikasi grafis yang berjalan di- 
atas Windows, MacOS, dan Linux dengan 
sedikit perubahan. Dan juga, Tcl/Tk meru- 
pakan satu cara yang termudah untuk 
mengubungkan fungsi-fungsi GUI dengan 
aplikasi yang dibuat dalam bahasa C tanpa 
harus melakukan pembuatan ulang, dan me- 
nyediakan kapabilitas scripting pada sebuah 
aplikasi yang ada. Anda mungkin ingin 
menggunakan Tcl/Tk pada Linux seperti 
halnya seorang pengembang Windows akan 
menggunakan Visual Basic. Dengan tanda 
yang sama, Tcl/Tk tidak cocok pada bebera- 
pa tugas—terlebih pada pengembangan ap- 
likasi-aplikasi berat, atau membuat aplikasi 
dimana kecepatan memegang peran, atau 
mendukung kumpulan widget yang berbeda 
(seperti Qt) adalah tidak dipenuhi. 


Di mana saya bisa memperoleh Tcl/Tk 
(untuk Linux)? 
Jika Anda menggunakan distro besar se- 
perti SUSE atau RedHat, Anda kemungki- 
nan sudah memilikinya. Tcl/Tk merupakan 
produk open source, dan disertakan sebagai 
standar bagi semua distro besar—yang ma- 
na, Tcl berguna sesuai yang diperlukan oleh 
berbagai macam aplikasi grafis yang umum. 
Jika Anda ingin mengompilasi salinan 
Tcl dan Tk sendiri, terdapat sumber-sumber 
yang tercatat. Pertama, http://sourceforge. 
net/projects/tc/ dan http://sourceforge.net/ 


projects/tktoolkit/ merupakan sumber yang 
pasti untuk kode source yang kasar. 

Kedua, perusahaan Scriptics milik Out- 
sterhout mengembangkan sebuah kit yang 
dinamakan TclPro yang sekarang open 
source. TclPro sekarang bersarang di http:// 
sourceforge.net/projects/tclpro/. (Catat bahwa 
Anda perlu untuk mengunjungi http://tcl. 
activestate.com/ftp/tclpro/download/FREE 
KEYS demi memperoleh kunci lisensi untuk 
rilis sebelum 1.5 yang sebelumnya meru- 
pakan rilis yang closed source). 

Ketiga, ActiveState, vendor dari Perl, Py- 
thon, dan tool-tool pengembangan lainnya 
untuk UNIX hingga Windows, secara aktif 
mendukung Tcl; port-port mereka untuk 
Tcl 8.4 untuk Windows, MacOS, dan Linux/ 
UNIX, tersedia dalam versi kode source dan 
binary di http://tcl.activestate.com/software/ 
tcltk/downloadnow84.html atau melalui ftp 
di ftp://tcl.activestate.com/pub/tcl/tcl8_4/. 


Bagaimana saya menginstalasi dan 
menggunakan Tcl? 
Versi kode source hadir dalam dua bentuk 
kompressi tar. Ekstrak keduanya dan Anda 
akan menemukan masing-masing berisi se- 
buah direktori dengan subdirektori “unix”. 
Buka sebuah jendela shell, jadilah root, ma- 
suk ke subdirektori Tcl UNIX dengan pe- 
rintah cd, dan ketikkan ./configure && make 
install—perintah ini secara otomatis akan 
mengkonfigurasi lingkungan bangunan pa- 
da mesin Anda, kompilasi Tcl dan lakukan 
instalasi. Ulangi langkah-langkah tersebut 
pada direktori Tk, dan Anda akan memiliki 
sistem Tcl/Tk yang fresh untuk digunakan. 
Catat bahwa skrip configure memiliki 
banyak opsi yang dapat dikonfigurasi—ke- 
tik ./configure—help untuk menampilkan 
daftar-daftar opsi, dan lihat file README 
untuk penjelasan mengenai daftar tersebut. 
Ketika Anda menginstalasi Tcl, untuk 
menambahkan ke sejumlah pustaka yang 
dapat dihubungkan dengan program-pro- 
gram C Anda, dan file-file header yang me- 
nyediakan sebuah interface untuk pustaka- 
pustaka tersebut, Anda akan mendapatkan 
sebuah interpreter Tcl—dinamakan tcl, dan 
biasanya terinstalasi dalam /usr/bin atau / 
usr/local/bin. Ketik tcl pada sebuah prompt 
shell untuk menjalankan interpreter tcl. 
(Perintah untuk keluar dari interpreter 
tersebut adalah exit.) Catat: jangan tertukar 


www.infolinux.web.id 


APA SIH SEBENARNYA... 





Lebih Mendalam Tentang TCL? 





antara tcl dan tclsh! Yang pertama meru- 
pakan sebuah interpreter untuk bahasa tcl 
yang dapat dipanggil melalui baris perin- 
tah. Yang terakhir merupakan sebuah shell 
UNIX (seperti halnya shell bash atau Zorn) 
yang menggunakan Tcl sebagai bahasanya 
bukannya sintaks-sintaks shell normal. 

Tcl memiliki kumpulan halaman man 
yang ekstensif (manual-manual UNIX) 
yang dapat diakses melalui perintah help 
(ketik “help” dalam interpreter Tcl) atau 
melalui perintah man dalam shell. Tetapi 
untuk menggunakan Tcl, akan lebih mudah 
jika sedikit mengetahui tentang bahasa ini... 


Saya sangat tertarik dan ingin menge- 
tahui lebih lanjut. Adakah buku-buku 
mengenai Tcl/Tk yang bagus? 

Buku aturan mengenai Tcl adalah Tcl and 
the Tk Toolkit oleh John K. Outsterhout 
(penerbit Addison-Wesley, ISBN 0-201- 
63337-X). Ini merupakan buku asli yang 
menjelaskan bahasa Tcl/Tk; buku ini berisi 
sebuah tutorial dan panduan Tcl, sebuah 
tutorial dan panduan Tk, dan kemudian se- 
buah bagian yang membahas hubungan Tcl 
dan Tk terhadap aplikasi C. 

Sebagai tambahan, terdapat buku Prac- 
tical Programming in Tcl and Tk oleh Brent 
Welch—salah satu lulusan Outsterhout dan 
penulis dari e-mail client Exmh (penerbit 
Prentice Hall, ISBN 0-13-182007-9). Buku 
ini merupakan tutorial dan pengenalan ter- 
hadap pengembangan program dalam ba- 
hasa Tcl/Tk yang sangat komprehensif. 

Pustaka Expect dari Don Libes meru- 
pakan salah satu add-on yang paling po- 
werful dan berguna untuk Tcl; Expect (dari 
http://sourceforge.net/projects/expect) meru- 
pakan sebuah toolkit yang berguna untuk 
mengotomasi sesi-sesi perintah interaktif 
(contohnya telnet, ftp, atau perintah apa- 
pun yang menantikan input interaktif dari 
terminal). Expect menggunakan Tcl sebagai 
interface skripnya; buku Don Libes, Explor- 
ing Expect (penerbit O’Reilly & Associates, 
Inc: ISBN 1-56592-090-2) mengandung 
sebuah pengenalan extensif mengenai Tcl 
(tanpa Tk) dan merupakan teks definitif 
pada pemrograman Expect. (Dengan se- 
buah ironi yang menarik, Expect mencapai 
apa yang merupakan tujuan yang awalnya 
diimpikan Outsterhout ketika menjelajahi 
Tcl pada tahun 1988). Â (LXF20) 


INFOLINUX 03/2005 47 





Solusi Kami Buat Anda 


Berita | Ulasan | Adu Software | Utama | Bisnis | Apa Sih Sebenarnya... | Tutorial 








Sudah merasa buntu dan putus asa dengan masalah-masalah di Linux? Manual dan HOWTO 
tidak dapat membantu? Kirimkan masalah Anda melalui surat ke Klinik InfoLINUX, Jl. Kramat 
IV No. 11 Jakarta 10430 atau melalui e-mail di klinik@infolinux.co.id. 


Sound card saya tidak mau 

ngomong! 

Salam kenal InfoLINUX! 
Saya baru kenal kamu belum lama ini. 
Kali pertama jumpa kamu, saya langsung 
ingin kenal sama yang namanya Linux. 
Aku sudah menginstalasi sistem operasi 
Mandrakelinux 9.2, hanya saja yang jadi 
masalah adalah sound card dari komputer 
saya bisu alias tidak mau mengeluarkan 
suara, padahal sudah saya sudah mencoba 
semua driver yang ada di Linux. 

Oh ya, pada waktu saya memakai Linux 
Live CD bonus dari InfoLINUX, ternyata 
sound card tersebut bisa mengeluarkan 
suara yang lumayan bagus. 

Spesifikasi komputer saya adalah proces- 
sor Athlon 1700 Tbred B, motherboard Elite 
L7S7A2, soundcard onboard C-Media 9738, 
harddisk 40 GB 7200RPM, RAM 256 MB. 

Saya ingin minta tolong kepada klinik 
InfoLINUX, bagaimana caranya agar 
komputer saya bisa ngomong lagi. Kalo 
InfoLINUX memiliki drivernya tolong 
agar dimuat di bonus CD InfoLINUX edisi 
berikutnya, ya! Atau beritahu alamat situs 
yang menyediakan driver buat sound card 
tersebut. Terimakasih. 


Maman - via e-mail 


Salam kenal juga buat bung Maman! 
Biasanya, persoalannya bukan pada 
driver, tapi pada pengaturan/pemili- 
han driver atau module tersebut. 

Karena driver soundcard biasanya sudah 

disertakan oleh semua distro Linux. 

Karena distro Live-CD bisa, coba Anda 
lakukan trik-trik di bawah ini: 

1. Jalankan distro Live-CD dan lakukan 

pengetesan sound. 

2. Jika sound ada, ketik perintah ini (se- 

bagai root): 
# Ismod > daftar-driver.txt 
# less daftar-drive.txt 


Lihat pada file daftar-driver.txt, driver/ 


module apa saja yang berhubungan dengan 
kata "sound atau ‘snd’. 


48 INFOLINUX 03/2005 


3. Copy file daftar-driver.txt tersebut ke 
harddisk atau disket. 
4. Jalankan Linux yg belum ada suaranya. 
5. Jalankan perintah modrobe pada driver/ 
module yang berhubungan dengan kata 
‘sound’ atau ‘snd’ tersebut sesuai urutan 
yang terdapat dalam file daftar-driver. 
txt: 
Misal (di komputer saya ada soundcard 
es1938): 
# modprobe snd es1938 
# modprobe snd pcm oss 
# modprobe snd mixer. oss 
# modprobe soundcore 


dan sebagainya. 

6. Sekarang lakukan pengetesan dengan 
memutar lagu format OGG atau MP3, 
video format MPG atau DAT. 

7. Jika sudah OK atau sound card tidak 
membungkam lagi, salinlah kembali 
semua perintah modprobe pada langkah 
5 tersebut dan tulis di baris yang paling 
bawah pada file /etc/rc.local. Dan seka- 
rang soundcard Anda akan terus bersu- 
ara. 


Cara di atas merupakan cara yang tidak 
umum. Yang umum adalah jalankan perin- 
tah harddrake atau melalui Mandrake Con- 
trol Center (terdapat di menu Configuration 
-> Your Computer), lalu klik pada bagian 
hardware, pilih sound, dan carilah driver 
yang mendekati nama sound card onboard 
pada komputer Anda. 


Jika tetap ingin mencari driver untuk 








Hasil perintah Ismod. 


www.infolinux.web.id 


soundcard ini, Anda dapat memperolehnya 
pada situs resmi C-Media: http://www.cme- 
dia.com.tw/e download Ol.htm. Di 
tersedia driver untuk Linux. 


sana 


Menjalankan Windows di 

Linux, bisa gak? 

Halo InfoLINUX! 
Linux saya menggunakan boot loader 
Grub. Bagaimana cara untuk mengganti 
tulisan dari pilihan-pilihan dalam menu 
grub? Dan bisakah saya menjalankan Win- 
dows XP di dalam lingkungan Linux? 

Terimakasih. 


Amin — via e-mail 


Halo juga bung Amin! 

Untuk mengedit tulisan pada pilihan 

Grub, Anda dapat mengubah-ubah 
tulisan disebelah “title” dalam file /boot/ 
grub/menu.Ist. Mudah, bukan? 

Sedangkan untuk menjalankan Win- 
dows didalam lingkungan Linux, Anda bisa 
menggunakan software VMware (www.vm- 
ware.com), tentunya yang versi untuk Linux. 
Spesifikasi komputer Anda harus memiliki 
harddisk dan memory yang cukup besar. 

Untuk lengkapnya, Anda dapat mem- 
baca rubrik Utama pada InfoLINUX edisi 
08/2004. 


Nanya tentang gateway nih! 
InfoLINUX yang terhormat. 
Langsung saja nih, 
saya punya 1 blok IP public kelas C: 
202.12.31/24. 
Selain itu, saya juga punya satu buah 


misalnya 


jaringan private: 10.0.0.0/8 

Misalnya saya membuat gateway pada 
sebuah komputer dengan IP: 202.12.31.1 
dan komputer tersebut memiliki 3 buah 
NIC, yaitu 202.12.31.1 [eth0] langsung 
ke ISP (via leased line). Selanjutnya dari 
ethl akan di switch sehingga ada sebuah 
DMZ dengan IP public 202.12.31/24. Se- 
lanjutnya untuk eth2 memiliki IP Address 
10.0.0.1 yg digunakan sebagai gateway dari 
private LAN ke Internet (menggunakan 


Berita | Ulasan | Adu Software | Utama | Bisnis | Apa Sih Sebenarnya... | Tutorial 





iptables (nat)]. 

Pertanyaannya adalah: untuk eth! jika 
saya menggunakan IP Address 202.12.31.2, 
untuk server yang ada di DMZ gateway-nya 
harus saya set berapa? Dan apa yang harus 
saya lakukan pada eth1 agar dia dapat dija- 
dikan gateway untuk DMZ. 

Catatan: Kebijakan routing dari ISP 
adalah untuk semua paket yang menu- 
ju 202.12.31/24 akan di-forward ke 
202.12.31.1 


Jefri Abdullah — via e-mail 


Bung Jefri yang terhormat. 
Pada penjelasan Anda di atas seper- 
tinya mustahil untuk terjadi. Kita li- 
hat, pertama dari kalimat Anda yang paling 
akhir, mengapa 202.12.31.0/24 diforward ke 
202.12.31.1? Dan 202.12.31.1 masih berada 
di network yang sama dengan 202.12.31.0/24, 
sehingga tidak perlu ditulis ke routing table, 
karena masih direct routing. 
Dan sepertinya, struktur jaringan Anda 
terdengar masih agak membingungkan, 


karena belum pernah mengalami bahwa 
dari ISP ke client dibuat jadi satu jaringan 
seperti penjelasan Anda, yaitu dengan me- 
nambahkan routing table yang satu network 
dengan routernya. 
Yang paling mungkin dari penjelasan 

Anda adalah seperti ini: 

TSP ROUTER [202 12.3021) == - 

[202.12.30.21 CCTENT: ROUTER 


Network antara ISP dengan Client ini 
202.12:30.0/30 
Lalu ISPnya memiliki kebijakan untuk 
me-routing-kan jaringan Anda seperti ini: 
2ø02.12.31.Øø/24 goes to 
A Se 


Nah, kalau seperti ini masih mungkin 
bisa terjadi, dan Anda bisa menambahkan 
disana IP 202.12.31.1 - 254 di router terse- 
but atau jika Anda mau memecahnya lagi 
menjadi beberapa network, tinggal Anda 
diatur saja. 

Bagaimana? Â 





Solusi Kami Buat Anda 





Saran untuk e-mail/surat yang 

masuk di klinik /nfoLINUX 

@ Mohon pastikan untuk menyertakan 
detail sistem Anda. “X saya tidak dapat 
berjalan!” Pertanyaan ini tidak dapat 
kami mengerti, karena kami tidak me- 
ngetahui versi X yang Anda gunakan, 
spesifikasi hardware yang digunakan 
saat menjalankan X. 

@ Coba lebih spesifik tentang per- 
masalahan Anda. Hal-hal seperti “pro- 
gramnya tidak dapat bekerja!” atau 
“Saya mendapatkan pesan error!’ tidak 
membantu kami dalam memberikan 
solusi. Sertakan penjelasan, bagaima- 
na sesuatu itu tidak dapat bekerja? 
Apa yang sebenarnya Anda harapkan 
terjadi? Apa bunyi pesan error? 

@ Kadang-kadang pembuat program 
telah membuatkan informasi yang ber- 
guna di situsnya, jadi cobalah untuk 
membaca manual dan dokumentasi 
lebih dahulu, OK! 


Professional 100% Linux Training & Solution 





Paket A-Z Linux 


-Linux Concept & Fundamental 
-Linux System Administration 
-Linux Internet + Intranet Server 
-Linux Security 

56 hours (14 day @ 4 hours) 


Only : Rp.4.850.000,- 


Ingin Menguasai Linux 
Secara LENGKAP ?! 


PATIN (Paket Intensif) 
-Linux Concept and Fundamental 
-Linux System Administration 
-Linux Internet + Intranet Server 
42 hours (6 days@ 7 hour) 

Only : Rp.3.750.000,- 


PAKIS (Paket Ekonomis) 
-Linux Concept and Fundamental 
-Linux System Administration 
-Linux Internet + Intranet Server. 
44 hours (11 days@ 4 hour) 
Only : Rp.3.650.000,- 


Special Offer 
Crash Programme ! 


Ketik: Info PATIN atau Info PAKIS kirim SMS ke 0856 7771030 SMS Server powered by eSMSis (www.eSMSis.com) 


eSMSis Ver. 1.5 MySMSPass 

- Web based, Internet Ready Start Making Money from your Website! 

- Broadcast, GroupCast, MemberCast - SMS Autentication System for Web Content 
- Scheduled SMS, Product Informations - Short Number by Telco Operators 


- Auto Response, Remote SMS, Alert, etc Demo Website : www.InfoLINUX.web.id/sections 
visit: www.eSMSis.com 


Bilal’ <diatele 


PUSAT : Wisma Bisnis Indonesia Suite #415 - JAKARTA 
BANDUNG: (022) 7234192 - CIREBON: (0231) 200418 - SOLO: (0271) 662318 


PERINGATAN ! Linux bisa membuat Anda kecanduan, menambah PD dan belum ada obatnya.Tidak Setiap Paket Promosi tersedia di Cabang. 


SMS Server & Gateway 


(O21) 5362390 


www.Linuxindo.com 








Oracle 9i 


Berita | Ulasan | Adu Software | Utama | Bisnis | Apa Sih Sebenarnya... | Tutorial 








Instalasi Oracle 9i Ada Red Hat 9 


Bagian 2 dari 2 Artikel 


Keberhasilan instalasi Oracle 9i baru lengkap jika berhasil juga dites, dimatikan, dan di- 
jalankan kembali. Berikut ini beberapa langkah dan contoh script untuk menguji dan men- 


jalankan Oracle 9i. 


etelah berhasil menginstalasi Oracle 9i 

seperti yang telah dibahas artikel per- 

tama, bagian kedua ini akan menun- 
jukkan bahwa Oracle 9i telah terinstalasi dan 
dapat digunakan dengan baik. 


4. Pascainstalasi 

Login sebagai Oracle, dan ketikkan perintah 
berikut: 

$ cd $ORACLE HOME/network/lib 

$ make -f ins net client.mk 
install 


Kemudian edit file $SORACLE HOME/ 
ctx/lib/ins ctx.mk dan ubahlah baris 13-14 
ini: 

ctxhx: $(CTXHXOBJ ) 
$(LINK) $(CTXHXOBJ) $(INSO LINK) 


menjadi: 

ctxhx: $(CTXHXOBJ) 

$(LINK) -1d1 $(CTXHXOBJ) $C INSO_ 
LINK) 


Kemudian ketikkan perintah berikut: 
$ make -f $ORACLE_HOME/ctx/1ib/ 
ins ctx-mk instali 


Sekarang Oracle agent dapat di-start de- 
ngan mengetikkan perintah berikut: 
/u@1/app/oracle/product/ 
9.2.ø.1.Øø/bin/agentctl start 


Edit file /etc/oratab dan ubah flag men- 
jadi ‘Y’ seperti ini: 
ISHA ual app, oracle, produce, 
Ie 


Test hasil instalasi dengan SQL*Plus 


Secara umum, Anda sudah menginstalasi 
database Oracle dengan nama database yang 


50  INFOLINUX 03/2005 


telah Anda buat pada tahap instalasi. De- 
fault user yang sudah tersedia adalah “scott” 
Bukalah sebuah 
konsol dan ketikkan perintah berikut pada 


dengan password “tiger”. 


konsol: 
sqlplus scott/tiger 


Selanjutnya Anda akan melihat tampilan 
seperti berikut: 


SQL*Plus: Release 9.2.9.1.9 - 
Production on Fri Feb 21 
18:55:45 2003 


Copyright (c) 1982, 2002, Oracle 
Corporation. All rights 
reserved. 


Connected to: 

Oracle9i Release 9.2.0.1.0 - 
Production 

JServer Release 9.2.øØ.1.ø - 
Production 


SQL>quit 

Disconnected from Oracle9i 
Release 9.2.0.1.@ - Production 
JServer Release 9.2.9.1.@ - 
Production 


5, Menjalankan Oracle 9i 

Setelah berhasil menginstalasi Oracle 9i 
pada Linux Red Hat 9, bagaimana cara 
menjalankan mode grafis (misalnya Oracle 
Ketika 
Anda selesai instalasi, OEM akan muncul 
Namun ketika Anda 
telah menutup dan akan memulainya kem- 


Enterprise Manager atau OEM)? 
dengan sendirinya. 


bali, Anda dapat memanggilnya dengan 
perintah berikut: 


www.infolinux.web.id 









$ /uðl/app/oracle/product/ 
9.2.0.1.8/bin/oemapp dbastudio & 


Tanda “&” maksudnya anda menjalan- 
kan OEM sebagai background process (gam- 
bar 13). Sebelum Anda masuk ke OEM, 
akan muncul window pilihan, apakah anda 
akan menjalankan standalone server, atau 
masuk ke Oracle Management Server. Pilih- 
lah Launch standalone dan klik OK. Salah 
satu contoh tampilan OEM adalah seperti 
pada Gambar 14. 

Pada satu ketika, mungkin Anda mere- 
start komputer Oracle server. Bagaimana 
mengaktifkan Oracle secara manual? Ikuti 
empat langkah berikut ini. 

1. Jangan lupa kernel tuning sebelum men- 
jalankan Oracle, sebab nilai kernel akan 
kembali ke nilai asal ketika mesin restart. 
Saran saya buat saja sebuah file yang 
mengeksekusi kernel tuning. 

2. Login sebagai oracle user, cek nilai envi- 
ronment, umumnya DISPLAY perlu di- 
set kembali. 

3. Jalankan sglplus, login sebagai sys as sys- 
dba. Start oracle dengan ‘startup’. Lalu 
keluar dari sqlplus. Masuk ke ORACLE_ 
HOME/bin dan jalankan listener. 

# sqlplus 

SOE TUS: Release 9.2.0. 10 

7 Production on Tue Dec 14 

99:54:09 2004 


Copyright (c) 1982, 2002, 
Oracle Corporation. All 


id Oracle lab2:/u01/app/oracle/product/9.2.0.1.0/bin 
File Edit View Terminal Go Help 


[oracle@lab2 oracle]$ cd /u01/app/oracle/product/9.2.0.1.0/ 


[oracle@lab2 9.2.0.1.0]$ cd bin 
[oracle@lab2 bin]$ ./oem 

oemapp oemctl oemevent 
[oracle@lab2 bin]$ ./oemapp dbastudio aj 


oemLaunchOms 


Gambar 13. Menampilkan OEM. 





Berita | Ulasan | Adu Software | Utama | Bisnis | Apa Sih Sebenarnya... | Tutorial 





rights reserved. 


Enter user-name: sys as 

sysdba 

Enter password: 

Connected to an idle instance. 


SULE startup 
ORACLE instance started. 


Total System Global Area 
235999352 bytes 

Fixed Size 459689 bytes 

Variable Size 201326592 bytes 

Database Buffers 33554432 bytes 

Redo Buffers 66/7648 bytes 

Database mounted. 

Database opened. 

SQL>exit 

Disconnected from Oracle9i 

Release 9.2.0.1.@ - Production 

JServer Release 9.2.90.1.0 

- Production 


#cd $0RACLE_HOME/bin 
#./isnrcti start 


The command completed 
successfully 


Nah selanjutnya, silakan baca buku atau 
manual yang lain tentang Oracle. Umum- 
nya cara pengoperasiannya mirip dengan 
yang Anda kenal pada Oracle untuk MS 
Windows. 

. Mengonfigurasi Red Hat 9 agar siap 
menjalankan Oracle 9i ketika mesin di- 
restart. 

Login sebagai root. Buatlah file /etc/init. 
d/dbora yang berisi script sebagai berikut: 
#!/bin/sh 

# chkconfig: - 28 89 

# description: Oracle auto 
Start-Stop script. 

# 

# Set ORA_HOME to be 
equivalent to the $0racle_ 
HOME 

# from which you wish to 
execute dbstart and dbshut; 

# 

# Set ORA_OWNER to the user 

id of the owner of the 









Oracle 9i 





hg Oracle Enterprise Manager Console, Standalone 





Databases 
Re ORTD. M - sys As si 
S Instance 
Configuration 
Sessions | 
Resource Consumer 
Resource Plans 
Resource Plan Sche 


8 | @ li 


File Navigator Object Tools Configuration Help 


Oracle Enterprise Manager 


Oracle Enterprise Manager is 


a management framework which 
you can use to: 


> Administer the complete 
Oracle environment, 
including databases, iAS 
servers, applications, and 
services, 

> Diagnose, modify, and tune 
multiple databases, 


sx 


ORACLE 


EnterpriseManager 


[> 


Oracte ENTERPRISE M; 








Database Links 
2 Streams 

o> Advanced Queues | 
(4 Advanced Replicati 


ee 





wi 





Gambar 14. Oracle Enterprise Manager - OEM. 


# Oracle database in ORA_ 
HOME. 
ORA_HOME=/u@1/app/oracle/ 
prodúct/9.2 0. g 

ORA OWNER—Oracle 


if [! -f $0RA HOME/bin/ 
dbstart | 
then 


echo “Oracle startup: 
cannot start 


exit 

fi 

case “$1” in 
eStart.) 


# Start the Oracle 
databases: 

# The following 
command assumes that the 
Oracle login 

# will not prompt 
the user for any values 


SU - $ORA_OWNER -c $ORA_ 


HOME/bin/dbstart & 
asep) 

# Stop the Oracle 
databases: 

# The following 
command assumes that the 
Oracle login 

# will not prompt 
the user for any values 


SU - $0ORA OWNER -c $0ORA 


www.infolinux.web.id 


> Schedule tasks on multiple 
systems at varying time 
intervals. 

> Monitor database conditions 
throughout the network, 

> Administer multiple network 
nodes and services from 
many locations. 

» Share tasks with other 
administrators, 

2 Groun related services 







To learn more about 
click the Quick To 








Quick Tour ) 


HOME/bin/dbshut & 


esac 


Simpan file di atas dengan baik. Gunakan 

perintah “chmod” untuk men-set privi- 

leges menjadi 750 agar dapat dieksekusi: 
$ chmod 758 /etc/init.d/dbora 


Link file tersebut ke run-level tertentu 
yang Anda inginkan, misalnya ke run- 
level 3 seperti berikut: 

$ In s /etc/init.d/dbora 
/etc/rc@.d/K1@dbora 

$in s /etc/init.d/dbora 
/etc/rc3.d/S99dbora 


Tambahankan user “root” pada grup 
“dba” dan “oinstall” (file /etc/group) agar 
skrip di atas dapat berjalan dengan baik. 
Maksud dari script di atas adalah ke- 
tika Anda masuk pada run-level 3, maka 
Oracle akan otomatis bekerja (ON), 
dan ketika Anda shutdown server Linux 
(run-level 0), otomatis pula Oracle akan 
lebih dulu dimatikan (OFF). 


Selamat, Anda telah berhasil menginsta- 
lasi Oracle 9i di Linux Redhat 9. Rayakan 
keberhasilan ini dengan mengundang saya 
makan (bercanda), atau sekadar memberi- 
tahu via email ke nidza99@spymac.com. Â 
Andri Darmawan (nidza99@spymac.com) 


INFOLINUX 03/2005 5| 





Samba 


Berita | Ulasan | Adu Software | Utama | Bisnis | Apa Sih Sebenarnya... | Tutorial 








Samba, Sharing File/Printer - « 


Linux dan Windows 


Meskipun banyak fungsi Windows sudah diambil alih oleh Linux, saat ini kepopuleran Linux 
sebagai desktop masih kalah dari Windows. Untuk itulah, diperlukan Samba sebagai ap- 
likasi jaringan penghubung desktop Windows dengan desktop dan server Linux. 


amba merupakan suatu program ap- 
likasi yang terdiri dari beberapa pro- 
gram. Sambaberfungsiuntukmelaku- 

kan sharing data/file dan prnter antara O/S 

MS Windows dengan O/S Unix/Linux. 

Beberapa manfaat dari penggunaan Sam- 

ba, antara lain sebagai berikut: 

@ Sebagai File Server, yang memungkin- 
kan berbagi data dan menjalankan pro- 
gram secara bersama-sama, antarpeng- 
guna sistem operasi Windows dengan 
menggunakan Server Linux. 

@ Sebagai Printer Server, sehingga peng- 
guna sistem operasi Windows bisa 
melakukan pencetakan secara terpusat. 

@ Sebagai Domain controller, sehingga 
Linux dapat menggantikan fungsi ser- 
ver Windows NT/200X. 


Adapun langkah-langkah untuk mem- 
bangun Server Samba adalah sebagai beri- 
kut. 


Download Samba 

Anda dapat menggunakan paket Sam- 
ba yang telah disertakan dalam CD-CD 
distro dan majalah InfoLINUX, 
melakukan 


atau 
download program ap- 
likasi Samba pada ftp site berikut ini: 
ftp://aul.samba.org/pub/samba/internal- 
gopher-unknown> samba-2.2.7a.i-386. 


Instalasi Samba 
Berikut ini, langkah-langkah yang akan 
kita jalankan untuk melakukan instalasi 
program Samba: 
1. Untuk melakukan ekstraksi samba, pa- 
da konsol login sebagai root: 
Login: root 
Password: password 


52 INFOLINUX 03/2005 


2. Kemudian masuk ke direktori di mana 
Anda menempatkan file Samba, misal- 
nya pada direktori /tmp 

[root@localhost:~] # cd /tmp 


3. Kemudian lakukan instalasi samba, se- 
bagai berikut: 
[root@localhost:~] # rpm -ivh 
samba-2.2.3a-6.i386.rpm 
samba ##HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH 
Lroot@localhost:~] # rpm -ivh 
samba-client-2.2.3a-6.1386. 
rpm 
Samba-client #HHHHHHHHHHHHHHH 
[root@localhost:~] # rpm -ivh 
samba-common-2.2.3a-6.1386. 
rpm 
Samba-common #HHHHHHHHHHHHHHH 


File konfigurasi Samba 

Untuk menjalankan Samba, Anda perlu 

mengedit file konfigurasi /etc/samba/smb. 

conf. Salah satu caranya dengan menggu- 
nakan editor tesk vi sebagai berikut: 

1. Masih pada konsol dan sebagai user 
root. 

2. Lakukan editing pada file /etc/samba/ 
smb.conf, dengan mengetikkan perintah 
sebagai berikut: 

root@localhost # vi /etc/ 
samba/smb.conf 


3. Tambahkan baris berikut ini: 
workgroup = NAMA GROUP 
server string = Komentar pada 
Server 


4. Selanjutnya tentukan direktori samba 


yang akan diakses secara bersama-sama 
oleh pengguna Windows, dengan cara 


www.infolinux.web.id 





00 


=. a tm al 


menambahkan baris berikut ini pada file 
/etc/samba/smb.conf, sebagai berikut: 


[ sharename | 
comment = masukkan komentar 
di sini 


path = /home/share/ 

valid users = user (ganti 
dengan user yang ada) 
public = yes 

writable = yes 

printable = no 

create mask = 9/65 


5. Berikut ini, contoh konfigurasi samba 
di kantor, di mana direktori yang bisa 
diakses dan ditulisi oleh umum terdapat 
pada direktori /home/public, sehingga 
pada file /etc/samba/smb.conf terlihat 
seperti contoh berikut ini: 

# This is the main Samba 
configuration file. You 
should read the 
# smb.conf(5) manual page 
in order to understand the 
options listed 
# here. Samba has a huge 
number of configurable options 
(perhaps too 
# many!) most of which are 
not shown in this example 
# 
#A publicly accessible 
directory, but read only, 
except for people in 
# the “staff” group 
[public] 
comment = Public Stuff 
path = /home/public 


Berita | Ulasan | Adu Software | Utama | Bisnis | Apa Sih Sebenarnya... | Tutorial 





\ Samba Web Administration Tool- Konqueror H 


Location Edit View Go Bookmarks Tools Settings Window Help 


EN GO XxX DRG GAAP 





Samba 





Samba Web Administration Tool= Konqueror} 


Location Edit View Go Bookmarks Tools Settings Window Help 


249.9 GO X BES 











E> Location (MI) hitp:localhost:301/ su 





E> Location |(@ http://localhost:301/globals “lu 





| D MandrakeSoft * MandrakeStore * MandrakeExpert %4 MandrakeSoft & News & Software, <1 Programming Mg vindow Manager 








= 


PASSWORD 


ea S 
© & 


HOME GLOBALS SHARES PRINTERS STATUS VIEW 


* MandrakeSoft * MandrakeStore ae MandrakeExpert & MandrakeSoft & News & Software, & Programming Quindow Manager 





= G 
© 


HOME 





Welcome to SWAT! 
Please choose a configuration action using one of the above buttons 
Samba Documentation 


@ Daemons 
O mad - the SMB daemon 
O nmbd - the NetBIOS nameserver 
O winbindd - the winbind daemon 
@ Configuration Files 
O mican - the main Samba configuration file 
© Imhosts - NetBIOS hosts file 
O bnan - SMB password file 
@ Administrative Utilities 
Oo l- send control messages to Samba daemons 
O smbpasswd - managing SMB passwords 
O SWAT - web configuration tool 
O make smbcodepage - codepage creation 
O make unicodemap - unicode map file creation 
O smbrun - internal smbd utility 
@ Client Tools 
O rpeclient - command line MS-RPC client 





GLOBALS SHARES PRINTERS STATUS 


@ ia 


VIEW PASSWORD 





Global Variables 
Commit Changes | Reset Values | Advanced View 





Base Options 

Help workgroup 
Help netbios name 
Help server String 
Help interfaces 


Security Options 


Help security USER "| Set Default 
Help encrypt passwords Set Default 
Help update encrypted [No | Set Default 











Samba W 





Gambar 1. Web browser mengakses Swat. 


public = yes 
writable = yes 
printable = no 


share modes = yes 
guest ok = yes 
; write list = @staff 


Konfigurasi Printer Samba 

Untuk melakukan konfigurasi printer Sam- 
ba, Anda harus memastikan bahwa printer 
Anda sudah terkonfigurasi dengan baik 
pada Sistem Linux. 

Pastikan juga bahwa user Windows 
mempunyai hak untuk mengakses printer 
Samba tersebut. Untuk menjalankan shar- 
ing printer, lakukan editing pada file smb. 
conf, kemudian lakukan penambahan baris 
berikut ini: 

1. Pada konsol, login sebagai root: 
Login: root 
Password: password 


2. Lakukan editing file /etc/samba/smb. 
conf, ketikkan perintah sebagai berikut: 
[root@localhost:~] # vi /etc/ 
samba/smb.conf 


3. Selanjutnya tambahkan kalimat seperti 
di bawah ini: 
[global ] 
printing = bsd 
printcap name = 
load printers 


/etc/printcap 
yes 


log file = /var/log/samba- 
log.&m 

lock directory = /var/lock/ 
samba 


Gambar 2. Samba Global. 


[printers] 

comment = All Printers 
security = server 

path = /var/spool/Ipd/1p 
browseable = no 
printable = yes 

public = yes 

writable = no 

create mode = 9700 
Lljet] 

security = server 

path = /var/spool/Ipd/1p 
printer name = Ip 
writable = yes 

public = yes 

printable = yes 

print command = lpr -r -h -P 
hp %s 


4. Simpan hasil pekerjaan Anda. 

5. Kemudian, untuk memastikan print- 
er Samba bisa berfungsi dengan baik, 
jalankan perintah sebagai berikut: 

Lroot@localhost:~] # print 
command = smb2ps %s | lpr -r 
-h -P %p 


6. Jika perintah di atas sudah dijalankan 
dengan baik oleh printer Samba, berarti 
setting konfigurasi sudah berhasil. 


Konfigurasi Samba menggunakan 
Swat 

Cara lain dalam melakukan setting Samba 
adalah dengan cara menggunakan swat. 
Cara mengaktifkan swat dilakukan dengan 
membuka port 901. Namun, cara ini me- 


www.infolinux.web.id 


Pe Bt tat 
Po et eta 


Help guest account nobody Set Default 











)Samba W 





[raae] Out [ore civ Jarum =] Evesa] Ara qy (10:50 am 
[ATLAS [EKE Ma [ar Layers JSI gO ol kasat 





ngandung risiko penyusupan, sehingga 

Anda perlu untuk memastikan bahwa Anda 

segera menonaktifkan Swat, begitu Anda 

selesai melakukan setting Samba melalui 

swat. Fasilitas yang ada pada Swat, antara 

lain adalah: 

@ Mempermudah dalam editing adminis- 
trasi Samba. 

@ Dokumentasi yang lengkap dengan pe- 
tunjuk link. 

@ Menampilkan status sharing file. 

@ Menjalankan, mematikan dan men- 
jalankan ulang (restart) Samba daemon 


(smbd & nmbd). 


@ Pengaturan resource yang akan di-share. 


Untuk mengaktifkan Swat, lakukan edit- 
ing file /etc/xinetd.d/swat, seperti berikut 
ini: 

1. Masih sebagai root, lakukan editing file 
/etc/xinetd.d/swat, ketikkan perintah se- 
bagai berikut: 

root@localhost # vi 
xinetd.d/swat 


/etc/ 


2. Lakukan perubahan pada bagian disable 
— yes, menjadi no, sehingga Swat bisa di- 
jalankan oleh xinetd. Lengkapnya seperti 
pada tampilan di bawah ini: 

# default: on 

# description: SWAT is the 
Samba Web Admin Tool. Use 

Swat \ 

# to configure your Samba 

server. To use SWAT, \ 

# connect to port 991 with 
your favorite web browser 


INFOLINUX 03/2005 53 





Samba 


Berita | Ulasan | Adu Software | Utama | Bisnis | Apa Sih Sebenarnya... | Tutorial 








service swat 
{ 
disable = no 
port = 991 
socket_type = stream 
wait = no 
only_from = localhost 
user = root 
server = /usr/sbin/swat 
log_on_failure += USERID 


} 


3. Simpan hasil pekerjaan Anda. 

4. Jalankan atau restart xinetd, ketikkan 
perintah sebagai berikut: 
root@localhost # /etc/init.d/ 
xinetd restart 


5. Selanjutnya, Anda bisa mengakses Swat 
melalui klien Linux maupun Windows, 
dengan cara menjalankan browser Anda, 
baik Internet Explorer atau Netscape, 
Mozilla, Konqueror, dan lain-lain. 

6. Ketikkan perintah atau isi kolom untuk 
mengakses http pada web browser: 

http://192.168.9.254:981 


7. Maka akan muncul tampilan seperti 
Gambar 1. 

8. Pastikan sebelumnya, Anda sudah mem- 
punyai account di server Linux, karena 
bila tidak, maka tidak akan bisa ber- 
gabung dengan server Linux. Selanjut- 
nya akan muncul kotak dialog yang akan 
menanyakan nama user dan password 
Anda. 

9. Lakukan login sebagai root, kemudian 


Location Edit View Go Bookmarks Tools Settings Window Help 


229.2 GO LDE HAAS ae 


masukan password root. 

10.Untuk melakukan setting atau konfigu- 
rasi bagian [global], klik gambar GLOB- 
AL, seperti terlihat pada Gambar 2. 

11.Di sini Anda bisa melakukan setting 
printer, workgroup, dan lain-lain yang 
terdapat pada file /etc/samba/smb.conf 
secara interaktif. 

12.Selanjutnya, Anda bisa menentukan 
sharing direktori, untuk itu klik pada 
gambar SHARES, sehingga akan muncul 
tampilan seperti Gambar 3. 

13.Anda bisa mengisi direktori mana yang 
Anda izinkan untuk digunakan secara 
bersama-sama. 

14.Jika sudah selesai, kemudian Anda bisa 
meneruskan konfigurasi printer, silakan 
mengklik pada bagian PRINTER, seperti 
tampak pada Gambar 4. 

15.Jika printer belum di-setting, klik pada 
bagian Choose Printer maka Anda akan 
memasuki layar konfigurasi printer se- 
perti pada gambar 5. 

16.Pada bagian ini, Anda hanya perlu 
melakukan setting direktori printer dan 
siapa saja yang berhak menggunakan 
printer ini. Untuk driver printer pada 
server, seharusnya sudah diset terlebih 
dahulu (baca bagian “Konfigurasi Print- 
er Samba”). 

17.Terakhir, jika Anda ingin mengubah 
password atau menambah user, Anda 
klik bagian PASSWORD, seperti tam- 
pak pada gambar 6. Catatan: Harap di- 
ingat bahwa cara ini kurang disarankan 
karena pada saat pengiriman paket data 
ke server tidak dilakukan dengan metode 


enkripsi, sehingga memungkinkan orang 
yang tidak berhak untuk menyadap pass- 
word Anda pada saat terjadi pengiriman 
data. 


Password Samba 

Secara default, Microsoft menggunakan teks 

dalam melakukan pengiriman password. 

Namun semenjak kemunculan Windows 

NT dan Windows 2000, hal ini sudah diper- 

baiki. 

Sebelum melakukan koneksi dengan 
Windows NT/2000, Anda bisa menjalankan 
langkah-langkah berikut ini: 

1. Pada konsol Linux, login sebagai root. 

2. Jika Anda ingin membuat user khusus 
pada Samba Server, jalankan perintah 
berikut ini: 

Lroot@localhost:~] # smbpasswd 
Susi 


Misalkan, kita akan membuat user samba 
dengan nama user masaji. Kita buat dulu 
user masaji pada sistem, ketikkan sintaks 
perintah berikut ini: 
(root@localhost:-J # useradd 


masaji 
Lroot@localhost:-| # passwd 
masaji 
Changing password for user 
masaji 


New UNIX password: 

Retype new UNIX password: 
passwd: all authentication 
tokens updated successfully 


Kemudian, lanjutkan dengan membuat 


Location Edit View Go Bookmarks Tools Settings Window Help 


E| [4490 GO Xa 


IG CAKRA Ea 














E> Location Ie http://localhost:301/shares = Taj 


E> Location ey http://localhost:301 /printers = | 





a MandrakeSoft * MandrakeStore * MandrakeExpert & MandrakeSoft & News & Software, § Programming Guinaow Manager 


Mandrake Soft Mandrake Store Mandrake Expert Mandrake Soft News Software Programming ‘Window Manager 
ae ELA ge, e. Y 








6 @ B 9g € Qq z3 


HOME GLOBALS SHARES PRINTERS STATUS VIEW PASSWORD 


8 @ BE 9g € A 


HOME GLOBALS SHARES PRINTERS STATUS 


VIEW PASSWORD 








Share Parameters 


Choose Share || WUkEM "|| Delete Share 
Create Share 





Printer Parameters 


Important Note: 








Loading complete 





Printer names marked with PJ in the Choose Printer drop-down box are autoloaded printers from Fonk an Mama. Attempting to delete these printers from SWAT will have no 


nter: Delete Printer 














aa ee en e A gy [10350 am 
} (O) 1003102 


&)Samba \) 





Gambar 3. Samba Shares. 


54 INFOLINUX 03/2005 


Gambar 4. Samba Printers. 


www.infolinux.web.id 





rasana buatan [ a The Givi] wr Brush Se] Emosi E Dmg [1051 am 





Berita | Ulasan | Adu Software | Utama | Bisnis | Apa Sih Sebenarnya... | Tutorial 





Samba Web Administration Tool = Konqueror 





Samba 





|) Sam 


ba Web Administration Tool= Konqueror? 


Location Edit View Go Bookmarks Tools Settings Window Help 

















| E> Location a http://localhost:901/printers 











tk MandrakeSoft » Mandrake Store * MandrakeExpert & MandrakeSoft & News & Software, <1 Programming Mg vindow Manager 





| - 
8 © E 





6 @ B 9g € Qq z3 


HOME GLOBALS SHARES PRINTERS STATUS VIEW PASSWORD 


HOME 


9 F | d 


GLOBALS SHARES PRINTERS STATUS 


VIEW PASSWORD 





Server Password Management 





Printer Parameters 


Important Note: 


n 

Choose Printer Delete Printer 
Create Printer 

Commit Changes | Reset Values | Advanced View 


Base Options 
Help comment 


Bll Printers Set Default 
Help path fvar/spool /samba Set Default 
Security Options 


Help guest account | nobody Set Default 
Helin nuest nk Vac Sat ult 





Printer names marked with (PJ in the Choose Printer drop-down box are autoloaded printers from Font an Mama. Attempting to delete these printers from SWAT will have 
o effect. 


User Name : 


root 





New Password : | 


Re-type New Password : 





User Name : 


Client/Server Password Management 


root 


Change Password | Add New User | Delete User | Disable User | Enable User 





Old Password : | 





New Password : | 


Remote Machine : 


Change Password 





Re-type New Password : 














APRES | 


© bluefish || a The GIMI] a Brush Se] |=] 


aa 





Gambar 5. Samba Choose Printer. 


user samba masaji, pada konsol jalankan 
sintaks perintah sebagai berikut: 
Lroot@localhost:-J # smbpasswd 
-a masaji 

New SMB password: 

Retype new SMB password: 


3. Perintah di atas akan mengaktifkan pass- 
word user samba, sehingga hanya user 
yang berhak (masaji) yang bisa mengak- 
ses samba. 

4. Lakukan editing pada file smb.conf, ke- 
tikkan perintah sebagai berikut: 

[root@localhost:~] # vi 
samba/smb.conf 


/etc/ 


5. Tambahkan baris sebagai berikut (Anda 
juga dapat melakukan melalui Swat): 
encrypt password = yes 
smb passwd file = /etc/samba 
smbpasswd 


6. Terakhir, aktifkan Samba dengan me- 
ngetikkan perintah sebagai berikut: 
Proer@ilocalnost: =i # /etc/ 
Init.ad7 smb restart 


Mengakses server Samba dari 
Windows/X Window 


Untuk melakukan koneksi Samba dari 
mesin Windows, Anda bisa menggunakan 
Network Neighborhood atau Windows Ex- 
plorer. 

Sedangkan untuk mengakses sharing 
Samba dari X Window Linux, Anda bisa 
menggunakan LinNeighborhood, Gnomba, 


Kongueror, atau Nautilus. 


Gambar 6. Samba Password. 


Mengakses server Samba 

menggunakan smbmount 

Untuk menggunakan smbmount, langkah- 

langkahnya adalah sebagai berikut: 

1. Lakukan login sebagai root. 

2. Kita berasumsi menggunakan direktori / 
mnt sebagai direktori samba dan direkto- 
ri yang akan dishare adalah /home/pub- 
lic. Ketikkan sintaks perintah berikut ini: 

Lroot@localhost:-J # smbmount 
//192.168.0.254/public /mnt 


3. Hasilnya akan tampak demikian: 
Lroot@localhost:~] # smbmount 
77/192-168-0. 254/publ ie /mnt 
INFO: Debug class all level = 
I (pid 8476 from pid 8476) 
Password: 

Lroot@localhost:~]# 


ine 


. Selanjutnya Anda bisa mengakses direk- 
tori samba yang kita arahkan ke direktori 
/mnt. 


Mengakses server Samba 
menggunakan smbdient 
Berbeda dengan perintah smbmount, untuk 
menjalankan perintah smbclient, kita tidak 
perlu login sebagai root. Kita bisa login se- 
bagai user biasa dan langsung masuk ke 
Server Samba. Contohnya adalah sebagai 
berikut: 
[user@localhost:~] $ smbclient 
//192.168.8.254/public 
added interface ip-192.168.9. 254 
bcast-192.168.9.255 
nmask-255.255.255.0 


www.infolinux.web.id 








IM) masaji@)] — bluefish || av’ The Gili | a Brush Se} [=] 








added interface ip=10.0.0.19 
bcast=10.0.0.255 
nmask=255.255.255.0 
Password: 

Domain-LATLANTISJ OS=[Unix] 
Server=[Samba 2.2.8] 

smb: \> 


Jika Anda ingin mengakses direktori / 
home/user pada server Samba melalui klien 
Linux, pada prompt ketikkan perintah beri- 
kut ini: 

smbeliene 7/192. 16670" 2547homey 
User TUSEN 


di- 
tunjukkan dengan tanda prompt smb:\>, 


Keberhasilan konfigurasi Samba 
bila Anda berhasil login. Jika Anda ingin 
melakukan browsing pada home directory 
Anda sendiri, Anda bisa mengganti user 
dengan nama user Anda. 

Untuk keluar dari smbclient, Anda bisa 
mengetikan perintah exit. 
Smb:\> exit 


Dengan cara ini, kita bisa langsung meng- 
akses file yang kita butuhkan. Sintaks perin- 
tah yang ada di dalamnya hampir sama de- 
ngan menggunakan FTP. Jika Anda bingung 
bagaimana cara mengaksesnya, Anda bisa 
mengetikkan help. 

Baca juga artikel “Bekerja dengan smb- 
client” di halaman lain edisi ini. Doku- 
mentasi tentang Samba berbentuk PDF 
dan HTML tersedia di http://us4.samba. 
org/samba/docs/. A 
R. Kresno Aji (masaji@atlantisindonesia.com) 


INFOLINUX 03/2005 55 





Zero Configuration Networking 


Berita | Ulasan | Adu Software | Utama | Bisnis | Apa Sih Sebenarnya... | Tutorial 








Zero Configuration Networking 


Bagian 2 dari 2 Artikel 


Zero configuration networking dengan server Linux dapat melayani komputer klien Linux 
dan Windows XP. Inti dari konfigurasi di sisi klien adalah setup network dengam DHCP (Dy- 
namic Host Configuration Potocol). 


etelah kita selesai melakukan setting 

server pada artikel pertama, langkah 

berikutnya kita akan melakukan set- 
ting pada klien Linux dan Windows. Lang- 
kah-langkah untuk mengonfigurasi klien 
ini sekaligus untuk membuktikan apakah 
setting yang kita lakukan pada server sudah 
berhasil dengan baik atau belum. Mari kita 
mulai bersama. 


Setting pada klien Linux 
Pada sisi klien, penulis menggunakan lap- 
top dengan distro SuSE Linux 8.2. Kartu 
PCMCIA langsung dikenal pada saat Linux 
dijalankan kali pertama. Adapun langkah- 
langkahnya adalah sebagai berikut /etc/sys- 
config/network, sebagai berikut: 
@ Pada konsol, login sebagai root: 

Cogin: noort 

Password: password 


@ Jika Anda memasukkan kartu PCMCIA 
setelah Linux dijalankan, Anda bisa “me- 
maksa” Linux mengenalinya dengan cara 


{J Shell- Konsole 


[root in: zeroconflit /etc/init.d/network restart 
Shutting down network interfaces: 

ethi 

eth0 
Setting up network interfaces: 

lo 


ethd IP/Netmask: 192.168.2.1 7 255.255.255.0 


| ethi (DHCP) IP/Netmask: 10.0.0.10 7 255.255.255.0 
Itroot in: zeroconf1t If 


Gambar 6. Merestart network. 


56 INFOLINUX 03/2005 





mengetikkan sintaks perintah sebagai 
berikut: 

[root@ai.co.id:~] # /etc/ 
init. d/pcmecid start 


@ Kemudian, lakukan editing pada file 
/etc/sysconfig/network/ifcfg-eth1, seba- 
gai berikut: 

[rootOa ic coid: cd eter 
sysconfig/network 
[root@ai co.id: 1 Avi 
etni 


ifcfg- 


@ Isikan kalimat berikut ini: 
BOOTPROTO=’ dhcp’ 
STARTMODE=’ onboot’ 
WIRELESS=’ yes’ 


@ Simpan hasil pekerjaan Anda dengan 
mengetikkan perintah berikut: 
LEsc]:wq 

Anda bisa 

mengetikkan perintah berikut ini: 


@ Untuk mengaktifkannya, 


[J Shell No.4 - Konsole 


Session Edit View Bookmarks Settings Help 


ethi (IEEE 802.11-DS), 


link quality: 0792 


RX: 9052 (982705), 


frequency: 2.4120 GHz, 
mode: managed, 
bitrate: 2 Mbitvs, 
|lencryption: n/a 
| Ipower management: off 


if: eth1, 
| laddr: 10.0.0.10, 


Gambar 7. Monitor network wavemon. 


www.infolinux.web.id 


ESSID: “masaji”, 


TX: 16449 (20463679), 


sensitivity: 1/3, 
access point: 02:02:93:BA:DA:1D 
RTS thr: off, 


hwaddr: 00:02:2D:66:61:41 
netmask: 255.255.255.0, 





root@Qai.co.id # /etc/init.d/ 
network restart 


Hasilnya bisa Anda lihat pada Gambar 6. 


Sistem secara otomatis akan mencari 
server terdekat, untuk selanjutnya akan 
meminta alamat IP. Selanjutnya server 
akan memberikan alamat IP beserta nama 
domainnya jika diminta dan mengarahkan 
gateway-nya pada IP utama server, yaitu 
192.168.2.100. 

Secara otomatis, klien laptop juga bisa 
mengakses Internet dengan baik. Pada saat 
koneksi ke Server dengan wireless, penulis 
melakukan monitoring dengan wavemon, 
yang hasilnya bisa Anda lihat pada Gambar 
7. 

Untuk mengetahui pencapaian band- 
width secara maksimal, penulis melakukan 
pengiriman paket data ke server. Iptraf 
dapat menampilkan bandwidth yang ter- 
pakai, misalnya mencapai 5 MB seperti yang 
bisa Anda lihat pada Gambar 8. 


nick: “HERMES I” 


inu: O nwid, O key, 2 misc 
TX power: 15 dBm (31.62 mW) 


frag thr: off 


bcast: 192.168.2.255 





Berita | Ulasan | Adu Software | Utama | Bisnis | Apa Sih Sebenarnya... | Tutorial 





a) root@ rumah:/home'masaji - Shell No. 4 - Konsole 


Gambar 8. Melihat bandwidth dengan iptraff. 


CATATAN: Setiap distro memiliki nama di- 
rektori/file dan aplikasi yang tidak seragam 
untuk konfigurasi jaringan klien. Sebagai 
contoh, distro Fedora Core memiliki nama 
file konfigurasi kartu network (ifcfg-eth0 
atau ifcfg-eth1) pada direktori /etc/sysconfig/ 
network-scripts. Distro Linux SUSE menye- 
diakan aplikasi grafis untuk mengonfigurasi 
jaringan, yaitu YAST, sedangkan Fedora Core 
memiliki aplikasi system-config-network. 


Setting pada klien Windows XP 

Dalam uji coba dengan sistem operasi Win- 

dows XP pada laptop, kartu PCMCIA lang- 

sung bisa dikenali sebagai Orinoco. Pada 
saat penulis menjalankan program Network 

Stumbler, essid dari Server langsung dike- 

nali, seperti diperlihatkan pada Gambar 9. 
Untuk mengetahui apakah klien Win- 

dows sudah terhubung ke Server dengan 

baik atau belum, Anda bisa memastikannya 
dengan cara sebagai berikut: 

a. Tekan tombol: [Start] - [Run...], seperti 
diperlihatkan pada contoh Gambar 10. 

b. Kemudian, setelah muncul jendela 
[Run], Anda bisa ketikkan cmd. 

c. Setelah jendela command muncul, ketik- 
kan: ipconfig. 

d. Jika PC Anda sudah terhubung dengan 
server, maka perintah ipconfig akan me- 
munculkan alamat IP yang diberikan 
oleh server DHCP, seperti terlihat pada 
Gambar 11. 


Demikian sekilas tentang Zero Configu- 
ration Networking. Jika berminat, Anda bisa 
membuatnya sendiri, baik untuk keperluan 
kantor maupun untuk tujuan komersial. Se- 
lamat mencoba! Â 
R. Kresno Aji (masaji@ai.co.id) 





Zero Configuration Networking 








BlanyontumOo tar 12004127155459] 
(BJ Fie Edt View Device Window Help 
“2+ EMRA)? 


@ 00026F32DA... masaji 
@ 00026F32DA1D @ 020276E0DA... masaji 
@ 020276E0DAID 
=) 4 SSIDs 
=} 2 masaji 
@ 00026F32DA1D 
@ 020276E0DA1D 
-F Filters 
f Encryption Off 
@ Encryption On 
"B' ESS (AP) 
"B IBSS (Peer) 
"B5" CF Pollable 
"B' Short Preamble 
@ Default SSID 














«4 Windows XP Professional 


ra 2 APs active 


Gambar 9. Network stumbler di Windows XP. Gambar 10. Menu start run di 
Windows XP. 


c\ Command Prompt 


Microsoft Windows XP (Version 5.1.26881 
<C> Copyright 1985-2081 Microsoft Corp. 


C:\Documents and Settings\masaji>ipconf ig 


Windows IP Configuration 


Ethernet adapter Wireless Network Connection: 
Connection-specific DNS Suffix . = rumah.net 
EP Address. a o s o s o a a o ee z 10.0.0.108 
Subnet Mask > 259.259.2595.0 
= 192.168.2.108 
Ethernet adapter Local Area Connection: 
Media State 1 Media disconnected 


C:\Documents and Settings\masaji> 





Gambar 11. Perintah ipconfig di Windows XP. 





"SESS... 
MONEY 


| 
TeLINUX and peeso Limited: Offer : 
Features : H Unlimited data transfer Dedicated Server 
=> Complete control panels Rp. 1.250.000, -/ mo 
=> POP3 email, FTP access 
> SSH, CGI, SQL. “e Server Hosting 
=> and much more... . i i 
Features : H Location NOC Jakarta - Indonesia (IIX) 
Pap Haa Rp. 19.500, month D Size server: 1 U Rackmount 
Free Setup”) ‘the 

> 2 Months Free *) => Bandwith : 128 kbps 


=> IP Address : 8 (max) 

=> Colocation : Rp. 1.000.000,-/ month 

so 
=> Colocation & Dedicated Server in USA 
=> Domain Name Register 
=> Benefit Reseller Program 


“IT'S NEVER BEEN EASIER 
70 TAKE YOUR. BUSINESS ONLINE ” 


CAKRAWEB 


aan | Supporting (“Yu to a Web Success 
a 1 year Mace apply) Cyber Building (d/h Elektrindo) 10 th Floor 


Jl. Kuningan Barat No. 8 Jakarta Selatan 12710 


ic Phone. (021) 526 8000 Fax. (021) 52 66 444 
A g CRP “SQL aa Aoa http:/Avww.cakraweb.com - info@cakraweb.com 

















www.infolinux.web.id INFOLINUX 03/2005 57 





SUSE 


Berita | Ulasan | Adu Software | Utama | Bisnis | Apa Sih Sebenarnya... | Tutorial 








Lebih Lanjut dengan 
Apache di SUSE 


Apache adalah web server yang paling banyak digunakan di dunia ini. Apache juga tu- 
rut menjadikan Linux semakin luas digunakan. Kita akan membahas lebih lanjut tentang 
Apache dan penggunaannya di SUSE. 


USE selama ini dikenal sebagai dis- 

tro untuk desktop karena kemudahan 

penggunaannya. Namun sebenarnya, 
SUSE juga dapat digunakan dengan baik 
sebagai server. SUSE sendiri juga memiliki 
versi enterprise, SUSE Linux Enterprise. 
Jadi, Anda tetap bisa mengandalkan SUSE 
untuk server seperti pembahasan berikut. 


Apache web server 

Web server atau HTTP server adalah pro- 
gram yang bertugas untuk melayani per- 
mintaan akan halaman web, baik halaman 
statis ataupun dinamis, yang dikirimkan 
oleh client. Client tersebut adalah web 
browser. HTTP 1.1 yang digunakan didefi- 
nisikan dalam RFC 2068 dan 2616. 

Saat ini, banyak vendor besar ataupun 
kecil yang memiliki implementasi web ser- 
ver sendiri-sendiri. Salah satunya adalah 
Microsoft, dengan IIS-nya. Namun sam- 
pai saat ini, menurut survai dari Netcraft 
(netcraft.com), saat ini Apache Web server 
masih merupakan web server yang paling ba- 
nyak digunakan di dunia ini. Kontribusinya 
mencapai lebih dari 60%. 

Dalam peta persaingan global yang di- 
ikuti oleh berbagai vendor besar, ini angka 
yang luar biasa dan sangat cemerlang. 
Sekedar informasi, Linux yang saat ini cu- 
kup maju hanya memiliki kontribusi sekitar 
20% di dunia server menurut berbagai sur- 
vai. Di desktop, Linux bahkan lebih parah 
lagi. Hanya sekitar 1 atau 2 persen (perban- 
dingan: Microsoft menguasai sekitar 94% 
sampai 95%), walaupun memiliki peluang 
untuk melaju sampai sekitar 5% selama satu 
sampai tiga tahun ke depan. 

Saat ini, Apache telah mencapai versi 


58 INFOLINUX 03/2005 


2 dan sudah sangat matang dan datang de- 
ngan begitu banyak fitur. Versi pada Apache 
memang tidak bertambah dengan cepat. 
Penomoran versi pada apache memiliki 
format x.y.z. Dan umumnya, pengubahan 
paling sering terjadi pada komponen z, yang 
memiliki kontribusi terkecil pada versi kese- 
luruhan. 

Pengaturan pada Apache sangatlah 
fleksibel. Apache adalah salah satu proyek 
open source yang memiliki format konfi- 
gurasi terbaik, menurut berbagai survai. Ki- 
ta dapat memodifikasi konfigurasi Apache 
sehingga menjadi sangat modular dan ber- 
sih. SUSE Linux datang dengan konfigurasi 
Apache yang dibuat cukup modular sehing- 
ga pengubahan beberapa bagian tidak akan 
mengganggu bagian lain. 


Sekilas fitur Apache 

Berikut ini adalah beberapa fitur yang 
datang bersama Apache 2. Untuk fitur se- 
lengkapnya, bisa merujuk pada dokumen- 
tasi resmi Apache. 

Yang pertama, permintaan dari client 
dapat diproses sebagai thread ataupun pro- 
ses. Pembahasan mengenai thread Apache 
akan disertakan setelah ini. Manajemen 
proses Apache juga telah direlokasikan ke 
berbagai modul, yang disebut sebagai MPM 
(Multi Processing Module). Apache akan 
bergantung kepada masing-masing modul 
dalam menangani permintaan dari client. 

Sebagai interface untuk fungsi sistem dan 
pengaturan memory, Apache kini menggu- 
nakan pustaka Apache Portable Runtime 
(APR, libapr). Dengan demikian, dengan 
pengaturan yang lebih modular seperti ini, 
Apache diharapkan dapat lebih efisien dan 


www.infolinux.web.id 


-a 


aman dalam menangani request. 

Fitur lainnya adalah Apache kini me- 
mungkinkan pembuat modul untuk me- 
nentukan loading sequence modul (urutan 
modul dijalankan oleh Apache). User tidak 
lagi harus melakukannya sendiri. Contoh 
urutan eksekusi modul ini paling sering 
ditemukan pada masalah otentikasi dan 
penampilan resource kepada user. Modul 
authentikasi harus dipastikan telah di-load 
terlebih dahulu. 

Permintaan ke Apache dan response- 
nya kini bisa diproses melalui filter. Hal ini 
akan sangat berguna pada web yang sibuk. 
Fitur ini sekaligus mempengaruhi masalah 
keamanan. 


Instalasi dan paket 
Untuk instalasi dasar, sekadar untuk meng- 
hidupkan web server di komputer Anda, 
paket yang perlu diinstal adalah paket 
apache2. Bagi Anda yang baru mempelajari 
Apache, ada baiknya juga untuk sekaligus 
menginstal apache2-doc. Apache memiliki 
dokumentasi yang sangat lengkap dan, se- 
jujurnya, apabila kita rajin mengutak-atik 
dokumentasi Apache, kita sudah dapat me- 
nguasai inti konfigurasi Apache dan berbagai 
fiturnya. Setelah Anda menginstall Apache 
dan dokumentasi, nyalakanlah Apache dan 
browse-lah dokumentasi di http://localhost/ 
manual. Untuk melihat beberapa halaman 
contoh Apache, Anda juga mungkin akan 
menginstall paket apache2-example-pages. 
Bagi Anda yang bekerja dengan PHP 
ataupun berbagai modul bahasa lain, seperti 
Python atau Ruby, tentunya perlu mengin- 
stall modul untuk bahasa yang bersangku- 
tan. Di SUSE, hampir semua modul yang 


a 
. | \ N y 


| 


Berita | Ulasan | Adu Software | Utama | Bisnis | Apa Sih Sebenarnya... | Tutorial 





diperlukan untuk bahasa-bahasa tersebut 
telah disediakan. Tinggal diinstal saja. Na- 
mun untuk itu, Anda juga harus menginstal 
MPM Apache, seperti apache2-prefork atau 
apache2-worker. Anda dapat memilih salah 
satunya. Umumnya, banyak yang memilih 
apache2-prefork. MPM ini pada dasarnya 
juga digunakan oleh Apache 1.3.x. 

Satu catatan untuk MPM, apabila Anda 
bekerja dengan PHP. MPM worker, yang 
thread-based, tidak dapat digunakan ber- 
sama mod php4, karena beberapa pustaka 
pada mod php4 masih belum thread-safe. 


Modul-modul Apache 

Sebagai web server, sebagian besar dari 
fungsi Apache telah didelegasikan pada 
modul-modul. Kemampuan Apache dalam 
menangani modul telah sampai pada level 
yang sangat advanced. Yang mengejutkan, 
pada Apache 2, untuk memproses HTTP, 
yang merupakan inti Apache, bahkan dik- 
erjakan oleh modul-modul. Dan, Apache 
sendiri kini atau di masa depan mungkin 
tidak harus berfungsi sebagai web server 
semata. Telah ada konsep modul POP3 un- 
tuk Apache. Dan apabila ini menjadi sangat 
matang, maka Apache juga bisa berfungsi 
untuk menangani e-mail. 

Kembali ke modul-modul yang ada saat 
ini. Apabila Anda bekerja dengan PHP, ma- 
ka Apache juga memanfaatkan modul PHP 
untuk memproses halaman PHP. Begitu 
pun dengan bahasa-bahasa lain. 

Apache juga dapat memanfaatkan ber- 
bagai modul untuk penanganan URL writ- 
ing yang sangat fleksibel, keamanan SSL, 


Apache HTTP Server Version 2.0 Documentation - Apache HTTP Server - Kongueror 






Location Edit View Go Bookmarks Tools Settings Window Help 


dan lain sebagainya. Bahkan, modul untuk 
WebDAV dan davfs juga telah didukung 
dengan baik. Untuk otentikasi, Apache, 
melalui modul auth Idap, juga telah dapat 
menggunakan LDAP sebagai backend oten- 
tikasi. 

Di pembahasan setelah ini, kita akan 
melihat bagaimana mudahnya melakukan 
pengaturan modul menggunakan YaST. 
Modul-modul Apache yang terinstal akan 
disimpan di /usr/lib/apache2/. Nama file 
modul akan diawali dengan mod . 

Bagi Anda yang menulis program besar, 
modul atau plug-in adalah impian sepanjang 
masa. Anda dapat fokus pada inti program, 
atau pustaka utama program, dan yang lain- 
nya bisa dianggap sebagai ekstensi dengan 
prioritas. Modul-modul ekstensi bisa di- 
kerjakan sendiri ataupun pihak lain. Satu 
hal yang menarik. Modul bisa dikomersial- 
kan, walaupun core program-nya free. Pada 
Adobe Photoshop, banyak plug-in yang 
canggih dan mahal. Suatu hari, mungkin 
akan ada plugin GIMP yang sangat mahal, 
sementara GIMP sendiri gratis. 


Setting dengan YaST 
Setting Apache dengan YaST dapat dilaku- 
kan dengan sangat mudah. Namun ada satu 
hal yang perlu diperhatikan, modul YaST 
untuk pengaturan Apache tidaklah berfung- 
si sebagai front end komplit untuk file-file 
konfigurasi Apache. Modul ini hanya akan 
berfungsi untuk mengatur yang penting- 
penting saja. 

Bukalah YaST dan aktiflah di Network 
Services HTTP Server. Sebuah dialog baru 





GRQ O SS AAA MO 












E> Location: [N http://nop.keant.com/manual/ 


Apache > HTTP Server > Documentation 








SUSE 








akan ditampilkan. Pertama-tama, Anda 
akan memilih untuk mengaktifkan atau ti- 
dak servis HTTP server ini. Apabila Anda 
mengaktifkan, maka pilihan-pilihan beri- 
kutnya dapat diatur. Harap diperhatikan 
bahwa pengaturan melalui YaST ini telah 
siap untuk melakukan konfigurasi virtual 
host. 

Anda dapat klik pada salah satu baris 
yang diinginkan, dan klik tombol Edit un- 
tuk mengubah nilainya. 

Khusus untuk modul, Anda dapat me- 
milih baris module, dan kliklah tombol 
Edit. Setelah itu, Anda dapat memilih untuk 
men-disable atau meng-enable modul-mo- 
dul Apache. Cukup klik saja tombol Toggle 
Status. Untuk penambahan modul, Anda 
bisa klik pada tombol Add Module. Sebuah 
input box akan ditampilkan bagi Anda un- 
tuk memasukkan nama modul. 

Pada layar konfigurasi utama, pada ba- 
gian bawah layar, dekat dengan tombol Fi- 
nish, Anda juga dapat menjumpai tombol 
Log Files. Tekan dan tahanlah tombol terse- 
but untuk lebih detail. Anda dapat memilih 
Show Access Log atau Show Error Log untuk 
mengamati file log Apache. Setiap Log akan 
ditampilkan pada window terpisah. Untuk 
memperbarui log, Anda dapat pula memin- 
ta YaST untuk me-restart Apache menggu- 
nakan tombol Advanced. 

Setelah semua konfigurasi selesai, kliklah 
tombol Finish. Sampai pada tahapan ini, 
bagi Anda yang hanya ingin menjalankan 
Apache untuk membuat situs dinamis de- 
ngan PHP, semua yang disediakan oleh YaST 
sudah sangat mencukupi. Instal Apache 





HTTP Server Settings 


HTTP Server Configuration 





Activate the HTTP server by 
choosing Enabled. To deactive 





Apache HTTP Server Version 2.0 








Apache HTTP Server Version 2.0 Documentation 











Users' Guide 


Binding 

Configuration Files 
Configuration Sections 

Content Negotiation 

Dynamic Shared Objects (DSO) 
Environment Variables 

Log Files 

Mapping URLs to the Filesystem 


Release Notes 

New features with Apache 2.0 
Upgrading to 2.0 from 1.3 
Apache License 


OCAQ 








Reference Manual 





Compiling and Installing 

Starting 

Stopping or Restarting 

Run-time Configuration Directives Performance Tuning 
Directive Quick-Reference Security Tips 

Modules Server-Wide Configuration 
Multi-Processing Modules (MPMs) SSL/TLS Encryption 














Filters Suexec Execution for CGI 
Handlerc diha ón “+ ar 





Available Languages: de | en | ja | ko | ru 


| Google Search 


How-To / Tutorials 

Authentication, Authorization, and Access 
Control 

CGI: Dynamic Content 

„htaccess files 

Server Side Includes (SSI) 

Per-user Web Directories (public html) 








Platform Specific Notes 
Microsoft Windows 

Novell NetWare 

EBCDIC Port 

Other Topics 

Freguently Asked Guestions 








AOTOYUIR 


El apache-su \ Apache H 


it, choose Disabled 


By enabling Adapt Firewall, 
instruct YaST to adapt the 
firewall according the ports 
where Apache? listens. The 
interfaces of the firewall are not 
added or deleted. This option is 
available only if the firewall is 
enabled. 


The list of options presents 
several parts of the server 
configuration. Listen on 
containg a list of ports and IP 
addresses on which the server 
should listen for the incoming 
requests. Modules allows 
configuring the modules loaded 
by the server. Default Host is 
a server name of a host used as 
a default (fallback) host. If the 
server name of the default host 
is not specified, a path to the 
document root of the default 


hnst is disnlaved Hnecte 





© Disabled 
@ Enabled 


[eo Service 





oO 





Settings Summary 
80 


Modules 
Default Host in /srv/www/htdocs 
Hosts 





Log Files v 

















1 15.9. Active # Shell - Kon: 7 





aa Om) 7 13:36 


7/12/2004 








OTO ie. BA EU in 








Dokumentasi Apache. 


Konfigurasi menggunakan YaST. 


www.infolinux.web.id 


INFOLINUX 03/2005 59 





SUSE 


Berita | Ulasan | Adu Software | Utama | Bisnis | Apa Sih Sebenarnya... | Tutorial 












Co 


Net Need Nee Na 





Log 











Editing HTTP Server Server Modules 


Gecko)" 





Modules 
The table contains a list of all 






like Gecko)" 















available Apache2 modules. The 
first column contains the name of 


Description 


Enabled Allows CGI scripts to run as a specified user and group 


the module. The second column 





Enabled 
shows whether the module should 


be loaded by the server. Enabled 
modules will be loaded. The last 
column displays a short 


zlo] 


New Module Name: 
Ena 


cgi Ena 






description of the module. 


To change the status of a module, 
choose the appropriate entry of 


the table and click Toggle env Ena 





Status. expires Enabled Generation of Expires HTTP headers according to user-specified criteria Gecko)" 
if you need to add a module not include Enabled Server-parsed HTML documents (Server Side Includes) nop.keant.com - - [07/Dec/2004:13:06:28 +0700] "GET /cgi-bin/tcl.tcl HTTP/L.1" 200 - "-" "Mozilla/5.0 (compatible; Kongueror/3.2: Linux) (KHTML, like 
listed in the table, use Add log_config Enabled Logging of the requests made to the server Gecko)" 
Module. mime Enabled Associates the requested file name's extensions with the file's behavior and conte nop.keant.com - - [07/Dec/2004:13:06:37 +0700] "GET /cgi-bin/tcl.tcl HTTP/1.1" 200 12 "-" "Mozilla/5.0 (compatible; Konqueror/3.2; Linux) (KHTML, like 
negotiation Enabled Provides for content negotiation Gecko)" 
setenvif Enabled Allows the setting of environment variables based on characteristics of the reque: nop.keant.com - - [07/Dec/2004:13:07:55 +0700] "GET /cgi-bin/c HTTP/L.1" 500 1073 "-" "Mozilla/5.0 (compatible: Konqueror/3.2; Linux) (KHTML, like 
Pa 


apac: @ YaST 


Provides access control based on client host name, IP address, etc. 
Enabled Executing CGI scripts based on media type or request method 
Enabled Mapping different parts of the host file system in the document tree and for URL re 
text files 

cation using DBM files 

es, automatically, similar to the Unix Is command 


" redirects and serving directory index files 
passed to CGI scripts and SSI pages 


status Enabled Provides information about server activity and performance = 






115.9. Apaci % YaST 7 


like Gecko)" 


Gecko)" 


Gecko)" 


Gecko)" 















Gecko)" 


Gecko)" 


Gecko)" 





4 > 


Add Module 


Gecko)" 


13:38 
7/12/2004 


nop.keant.com - - [07/Dec/2004:13:00:28 +0700] "GET /cgi-bin/shell.sh HTTP/L.1" 200 12 "-" "Mozilla/5.0 (compatible, Konqueror/3.2; Linux) (KHTML, like = 
nop.keant.com - - [07/Dec/2004:13:01:30 +0700] "GET /cgi-bin/python.py HTTP/L.1" 500 1102 "-" "Mozilla/5.0 (compatible: Konqueror/3.2; Linux) (KHTML, 
nop.keant.com - - (07/Dec/2004:13:01:41 +0700] "GET /cgi-bin/python.py HTTP/L.1" 200 12 "-" "Mozilla/5.0 (compatible: Konqueror/3.2; Linux) (KHTML, 
nop.keant.com - - [07/Dec/2004:13:02:03 +0700] "GET /cgi-bin/perl.pl HTTP/1.L" 500 1079 "-" "Mozilla/5.0 (compatible: Konqueror/3.2; Linux) (KHTML, like 
nop.keant.com - - [07/Dec/2004:13:02:24 +0700] "GET /cgi-bin/perl.pl HTTP/L.1" 500 1079 "-" 
nop.keant.com - - [07/Dec/2004:13:05:27 +0700] "GET /cgi-bin/perl.pl HTTP/L.1" 500 1079 "-" 
nop.keant.com - - [07/Dec/2004:13:05:28 +0700] "GET /cgi-bin/perl.pl HTTP/L.1" 500 1079 "-" 
nop.keant.com - - [07/Dec/2004:13:05:29 +0700] "GET /cgi-bin/perl.pl HTTP/L.L" 500 1079 "-" 


nop.keant.com - - [07/Dec/2004:13:05:31 +0700] "GET /cgi-bin/perl.pl HTTP/L.L" 500 1079 "-" 


nop.keant.com - - [07/Dec/2004:13:08:12 +0700] "GET /cgi-bin/c HTTP/L.1" 500 1073 "-" “Mozilla/5.0 (compatible: Konqueror/3.2; Linux) (KHTML, like 


“Mozilla/5.0 (compatible: Konqueror/3.2; Linux) (KHTML, like 


“Mozilla/5.0 (compatible; Kongueror/3.2: Linux) (KHTML, like 


“Mozilla/5.0 (compatible: Kongueror/3.2: Linux) (KHTML, like 


“Mozilla/5.0 (compatible: Konqueror/3.2; Linux) (KHTML, like 





“Mozilla/5.0 (compatible; Konqueror/3.2; Linux) (KHTML, like 


a 


X 


115.9. \ Apaci “4 Yast 








AOKEJUDA BE Jas Oa, 








Menambahkan modul dengan mudah. 


dan PHP, nyalakan servisnya di YaST, pilih 
modul PHP, dan semuanya telah siap. Bagi 
Anda yang membutuhkan MySOL atau 
PostgreSOL, pada saat instalasi, cukup pilih 
modul yang bersangkutan untuk PHP, dan 
Anda pun selesai. Bayangkan dan banding- 
kan situasi ini dengan cara beberapa tahun 
lalu yang populer: download, compile, in- 
stall, konfigur. 


Sedikit tentang thread 


Dalam pengembangan aplikasi besar, 
umumnya, aplikasi akan membuat anak 
proses sendiri ataupun thread tambahan. 
Pada XMMS saja misalnya, ketika Anda 
menjalankan XMMS untuk mendengarkan 
lagu, secara otomatis, program ini akan 
membuat beberapa anak proses. Sementara, 
apabila Anda menggunakan berbagai down- 
loader populer seperti FlashGet atau DAP di 
Windows, umumnya akan ada pengaturan 
jumlah thread yang ingin dijalankan. 

Thread akan lebih ringan dari proses dan 
akan berbagi memory space yang sama. Oleh 
karena itu, penggunaan thread akan lebih 
hemat memory daripada penggunaan anak 
proses. Namun, penggunaan thread juga 
memiliki kerugian, yaitu lingkungan kerja 
juga harus thread-safe. Istilah keren ini se- 
cara sederhana berarti siap bekerja dengan 
thread. 

Artinya, fungsi-fungsi harus didesain 
agar reentrant. Fungsi yang sama, apabila 
diberikan input yang sama, harus selalu 
menghasilkan output yang sama. Dalam 
lingkungan kerja non thread, tentu saja 
ini mudah sekali dicapai. Namun, dengan 


60  INFOLINUX 03/2005 


Mengamati log file. 


adanya thread yang saling berbagi memory 
space, cara ini menjadi sukar. Harus dipas- 
tikan suatu fungsi tetap memberikan output 
yang sama untuk input yang sama walau- 
pun ada thread lain yang mungkin akan 
menggangu. 

Akses pada resource lain, seperti varia- 
bel, tidak hanya pada fungsi, juga harus 
thread-safe. Thread-safe bukan hal yang 
mudah untuk didesain. Beberapa modul 
pihak ketiga Apache mungkin thread-safe, 
mungkin tidak. Modul-modul PHP masih 
belum sepenuhnya thread-safe. Oleh karena 
itu, pergunakanlah MPM yang bersesuaian. 


Peletakan direktori konten 

Bagi Anda yang terbiasa bekerja dengan 
distro lain, peletakan direktori di SUSE pas- 
tilah akan terasa membingungkan, menye- 
balkan dan lain sebagainya. Beberapa distro 
(Docu- 
mentRoot) di /var/www. Namun, SUSE 


menyimpan konten web default 


menyimpannya di /srv/www/htdocs. Pada 
kenyataannya, untuk sebagian besar server 
yang memiliki konten, termasuk streaming 
server, akan disimpan pada /srv/ pada distro 
SUSE. 

Sementara, untuk direktori yang dikhu- 
suskan untuk CGI, SUSE mengaturnya di 
/srv/www/cgi-bin. 

Untuk keamanan, DocumentRoot dan 
tempat untuk script CGI haruslah dimiliki 
oleh root. Sangat disarankan untuk tidak 
mengubah permission direktori-direktori 
ini agar dapat ditulisi oleh user biasa. Script- 
script dan data juga tidak boleh dapat ditulis 
oleh user yang menjalankan Apache (www- 


www.infolinux.web.id 


run). Apabila terpaksa membuat direktori 
yang dapat diubah oleh banyak pihak (kecu- 
ali wwwrun), buatlah sebuah direktori saja 
dibawah /srv/www/htdocs. Bahwa user yang 
menjalankan Apache sangat penting untuk 
tidak dapat menulis ke file di /srv/www sa- 
ngatlah penting untuk tindakan berjaga-ja- 
ga terhadap denial of service dan eksploitasi 
lain. 

Apabila Anda mengoperasikan server 
perusahaan di mana user bisa memiliki web 
masing-masing, gunakan fasilitas userdir 
Apache yang memungkinkan setiap user 
memiliki direktori tertentu (default: pub- 
lic html) di home directory mereka masing- 
masing. Semua file user cukup disimpan di 
direktori tersebut dan website user dapat 
diakses sebagai http://server/~user. 


Konten dinamis 

Saat ini, Apache umumnya digunakan untuk 
melayani konten dinamis seperti SSI, CGI, 
dan berbagai modul bahasa pemrograman. 
Apabila Anda hanya ingin melayani hala- 
man statis, Apache mungkin terlalu berat 


dan berlebihan. 


SSI 
SSI adalah directive yang di-embed ke dalam 
halaman HTML sebagai komentar spesial. 
Apache menginterpretasikan isi dari ko- 
mentar dan mengembalikan hasilnya. Con- 
toh penggunaan SSI: 

<!--#echo var-”DATE LOCAL” --> 


CGI 
CGI adalah program yang akan dijalankan 


Berita | Ulasan | Adu Software | Utama | Bisnis | Apa Sih Sebenarnya... | Tutorial 





tapii 
LETEL] 





EA PPO PEPI Pieri 
EP FPP (ERP Ban 





oleh Apache. Apache akan mem-forward 
berbagai parameter ke script CGI dan script 
CGI tersebut akan mengembalikan hasilnya 
ke Apache. Umumnya, CGI sendiri, saat ini, 
lebih berfungsi sebagai prosesor logis dan ti- 
dak terlalu mengurus tampilan ke user. Pem- 
rograman menggunakan CGI cukup seder- 
hana. Apache sendiri sudah mendukung dan 
untuk membuat CGI, Anda dapat memper- 
gunakan bahasa apa saja, secara teori. 
Berikut ini adalah contoh Hello World 
dengan shell script, Python, Tcl, dan C. 
shell script: 
#!/bin/sh 


echo “content-type: text/html” 
echo 
echo “Hello World” 


Python: 
#!/usr/bin/python 


print “content-type: text/html \n” 


(apa Pi va H 
eee be PH ya 
18 1a ia SENI | H 
(una LLIT) i! 
ware Una m 

3 1 I 








abbin 
TUIET) 


pE T 


ined urrd 


print “Hello World” 


lel: 
#!/usr/bin/tclsh 


puts “content-type: text/html \n” 
puts “Hello World” 


C: 
#include<stdio.h> 


int main (void) 
{ 
Printi Convent type: 
text/html \n\n”) ; 
printf (“Hello World”); 
return 9: 


ink 


Modul bahasa pemrograman 

Sementara, cara lain menggunakan modul 
berbagai bahasa pemrograman saat ini 
cenderung lebih populer daripada CGI. 
PHP adalah contoh terbaik. Banyak sekali 


brads na Pii TALI 
Peep FS0e PEEP EPIES} 

ia HH pi at 

ia u 

1 1 

18 1 

1888 

nei 





SUSE 





website yang dikembangkan menggunakan 
PHP. Mulai dari situs pribadi sampai situs 
e-commerce. 

CGI script akan dieksekusi oleh Apache, 
sementara modul akan dikontrol oleh inter- 
preter persistent internal Apache. Dengan 
demikian, penggunaan modul tidak me- 
merlukan proses tambahan untuk selalu 
dibuat apabila ada request dan dihentikan 
setiap kali selesai memenuhi request. Hal ini 
jelas menghemat memory. 

Walau demikian, cara ini juga memiliki 
kelemahan. Penggunaan CGI script yang 
langsung ditangani sebagai proses terpisah 
umumnya akan lebih toleran terhadap 
pemrograman yang tidak baik. Setiap ter- 
jadi kesalahan pemrograman, maka proses 
akan diterminasi dan efek kesalahan ini ti- 
dak akan berbuntut pada internal Apache 
dalam waktu yang cukup lama. Script akan 
dihentikan, dan semua urusan juga selesai. 
Apabila menggunakan modul, yang di- 
jalankan oleh interpreter persistent, kesala- 
han akan diakumulasikan dan secara umum 
akan cukup mengganggu. Web server oleh 


LINUX INSTALLATION 
(SERVER & DESKTOP) 


E-MAIL SERVER 


| FIREWALL 
FILE SERVER s 


PROXY SERVER 





PROGRAM REGULAR & IN-HOUSE TRAINING 


Internet, Visual Basic 6.0 
Pemrograman & DataBASE ® Standart 

® Basic User (Standard) ® Intermediate + SQL 
® JavaScript 

® Pemrograman WEB dgn PHP a 5 

@ Desain WEB (HTML) @ 3D Special 

® Database MySQL P 

@ SQL dgn PostgreSQL Aplikasi Bisnis 
@ Pemrograman Java (Fundamental) @ Aplikasi Bisnis 1 

@ Pemrograman WEB dgn Java @ Aplikasi Bisnis 2 


Linux 
@ Linux Basic User & X-Window 
@ Aplikasi Perkantoran with OpenOffice 
® Database dlm OpenOffice 
“Access” for LINUX) 
® Linux SysAdmin & Networking 
@ PHP & MySQL 


Teknisi Komputer 
@ Merakit PC & 
Membangun LAN (Intranet) 





LEMBAGA PENDIDIKAN KOMPUTER NURUL FIKRI 
Jl. Margonda Raya No. 522 Depok 16424 @/Fax. (021) 7874223, 7874224; 77206991 


Jl. Mampang Prapatan X/4 Jakaarta 12790 Sentra Niaga Blok B.I/12 
(021) 7947115, 7975235 Fax. (021) 7901205 | Jl. A. Yani - Bekasi #/Fax.(021) 8853537 





LPKNF 





SUSE 


Berita | Ulasan | Adu Software | Utama | Bisnis | Apa Sih Sebenarnya... | Tutorial 








BI http://nop.keant.com/cgi-bin/c - Konqueror 


Location Edit View Go Bookmarks Tools Settings Window Help 





GRQ O SSRA B® 








E> Location: ld http://nop.keant.com/cgi-bin/c 


Hello World 


[e+e Lele [ole [eI] 











| yan 4¢ /etc/sysconfig Editor 





e Proxy 
+-Remote access 
ae Sound 


Current Selection: Network/WWW/Apache2 


Setting of: APACHE_MODULES 





+- Apache 


= Apache2 
+- APACHE_HTTPD_CONF 


v expires include log_config mime negotiation setenvif status userdir dav dav_fs ssl php4 python| g: Default 

















lə [Page loaded. 


CB@uvnaa 


115.9. Activ: A http://no 





apache-su. @ YaST Cont 





i aa Om). 13:39 


7/12/2004 





$ APACHE MPM File: /etc/sysconfig/apache2 c 

= APACHE_SERVERADM m 

i = Possible Values: Any value 

{7 APACHE SERVERNAMI 

Default Value: access actions alias auth auth dbm autoindex cgi dir env expires include log config mime 

negotiation setenvif ssl suexec userdir php4 

i nae Service to Restart: apache2 

“APACHE SERVER FLA 

i APACHE_START_TIME(¢ Description: 

= APACHE_SERVERSIGN 

- APACHE LOGLEVEL [It might look silly to not simply edit httpd.conf for the LoadModule statements. 

-~ APACHE ACCESS LOC However, since the LoadModule statements might need an absolute path to the modules, 

a APACHE_USE_CANONI switching between MPMs can be quite a hassle. It's easier to just give the names here.J 

PACHE_SERVERTOKE 

APACHE EXTENDED $ * list of all modules shipped with the base distribution: 

~ APACHE BUFFERED L 
| i. APACHE TIMEOUT = access actions alias asis auth auth anon auth dbm auth digest auth Idap 2 
i ang bA P . p ETE 2... - + - + PN LAN 
a «> 4 <> 

3 
ey | 


CB@unaa 





715.9. A http) “vast 7 
EJ] apaci @ Yast 





aa Om). 13:40 


7/12/2004 








Contoh eksekusi script CGI. 


karenanya disarankan untuk di-restart 
dalam jangka waktu tertentu apabila ban- 
yak user yang menggunakan modul bahasa 
pemrograman dan belum ada pustaka yang 
tersedia atau standar pemrograman yang 
disosialisasikan. 


Menambahkan konfigurasi sendiri 

Saat ini, Anda menginginkan server lokal 

Anda memiliki repository lagu yang dapat 

diakses pada alamat http://server/lagu/. Un- 

tuk memungkinkan share tersebut, ada be- 
berapa cara yang dapat ditempuh. Berikut 
ini adalah beberapa di antaranya. 

@ Membuat direktori lagu di bawah Docu- 
mentRoot dan meng-copy-kan semua 
lagu yang ingin di-share ke direktori 
tersebut. Ini adalah cara termudah untuk 
mendapatkan alamat http://server/lagu/ 
tersebut. Namun, cara ini sungguh-sung- 
guh merepotkan di lain sisi. Pertama, 
kumpulan lagu Anda mungkin tidak di- 
direktori tersebut. Anda memang dapat 
membuat link dan meminta Apache 
untuk memahami symlink, namun, 
Anda harus mengotori DocumentRoot 
bagaimanapun juga. 

@ Membuat alias ke suatu direktori lain dan 
meminta Apache untuk mengenalinya 
sebagai /lagu/. 

@ Membuat URL rewriting. 


Untuk cara kedua dan cara ketiga, Anda 
akan membutuhkan akses ke file konfigurasi 
Apache. Di SUSE, Anda sebenarnya sama 
sekali tidak perlu untuk mengutak-atik file 
konfigurasi utama Apache. Cukup buat saja 


62 INFOLINUX 03/2005 


Sysconfig editor YaST. 


sebuah file konfigurasi baru (dengan eks- 
tensi .conf seperti lagu.conf misalnya) dan 
mengisikan alias Apache di dalam konfigu- 
rasi tersebut, sebagai contoh: 

Alias /lagu/ “/home/DATA/LAGU/” 


<Directory “/home/DATA/LAGU”> 
Options Indexes 
MultiViews 
AllowOverride None 
Order allow,deny 
Allow from all 
</Directory> 


Setelah itu, simpanlah file lagu.conf se- 
bagai /etc/apache2/conf.d/lagu.conf. Setelah 
itu, restartlah Apache Anda. Secara default, 
Apache akan membaca file konfigurasi 
di /etc/apache2/conf.d/ pada saat Apache 
dinyalakan. Sederhana, bukan? Untuk alias 
lain, buat lagi file konfigurasinya. Konfigu- 
rasi utama tidak akan terganggu. Anda juga 
tidak perlu memberikan perintah untuk 
meng-include file lain. 


Memahami /etc/sysconfig/apache2 
/etc/ini.d/ 
apache2 yang terletak di /etc/sysconfig/ 


Konfigurasi sistem untuk 
apache2 mungkin merupakan salah satu 
file yang menarik untuk diperhatikan. Di 
sini, tersedia banyak variabel yang dapat 
mempengaruhi jalannya Apache secara ke- 
seluruhan. 

Cobalah perhatikan APACHE_HTTPD_ 
CONF. Di sini, Anda bisa meminta loader 
untuk menjalankan Apache dengan file 


konfigurasi yang berbeda. Artinya, Anda 


www.infolinux.web.id 


bisa saja membuat konfigurasi untuk testing 
dan untuk sementara menjalankan Apache 
menggunakan file konfigurasi ini. 

Anda juga bisa memilih MPM dengan 
mengubah nilai APACHE MPM. Nilai-ni- 
lai yang mungkin juga disertakan sebagai 
komentar. 

Yang sangat sangat berguna mungkin 
adalah APACHE MODULES. 
Pada saat Anda mengkonfigurasi Apache 
melalui YaST dan melakukan Add Module, 
setiap modul yang Anda tambahkan sebenar- 


variabel 


nya akan ditambahkan pada isi variabel 
APACHE MODULES ini. Selanjutnya, isi 
variable ini akan mempengaruhi jalannya 
Apache. 

Bagi Anda yang ingin mengatur site 
dengan kemampuan SSL, Anda mungkin 
ingin menambahkan -D SSL pada variabel 
APACHE SERVER FLAGS. 

Selain yang kita bahas tersebut, masih 
banyak lagi yang bisa diatur pada file ini. 
Dan, yang paling penting, Anda tidak ha- 
rus mengaturnya dengan mengedit file ini. 
Gunakan saja /etc/sysconfig editor yang 
disediakan oleh YaST. Mudah, dan efeknya 
luar biasa. 

Sebenarnya, masih banyak sekali yang 
dapat diatur pada Apache. Pada kenyata- 
annya, Apache adalah proyek yang benar- 
benar luar biasa. Beberapa pihak juga ban- 
yak memanfaatkan Apache dalam produk 
mereka. Dan, seperti yang telah disebutkan, 
Apache juga telah memberikan peranan 
penting pada Linux untuk memasuki dunia 
enterprise. Selamat mencoba! A 
Noprianto (noprianto@infolinux.co.id) 











smbclient 


Berita | Ulasan | Adu Software | Utama | Bisnis | Apa Sih Sebenarnya... | Tutorial 








Bekerja dengan sm 


Paket Samba datang bersama dengan aplikasi client sr 
gunaan tool ini, kita bisa memahami Samba sekaligu 


amba adalah paket yang luar biasa. 
Proyek yang telah dikerjakan tahunan 
ini pada akhirnya mampu membuka 
jalan tembus antara dunia Windows dan 
Linux. Harus diakui, saat ini, Microsoft ma- 
sih mendominasi sistem operasi di seluruh 
dunia. Dan dalam keadaan tertentu, kita ha- 
rus bekerja sama dengan jaringan Windows. 

Sampai saat ini, urusan berbagi file su- 
dah dapat dilakukan dengan mudah. Samba 
juga dapat menjadi domain controller den- 
gan sangat baik, tanpa masalah berarti. Ber- 
bagai proyek open source desktop seperti 
KDE dan GNOME juga dapat melakukan 
browsing dan mounting server SMB dengan 
sangat baik. Begitupun dengan tool-tool 
lepas seperti LinNeighbourhood. Dengan 
demikian, kini pengguna Linux pun bisa 
mengakses jaringan file/print sharing ber- 
basis SMB dengan mudah. 

Namun demikian, ada kalanya penggu- 
naan network browsing KDE dan GNOME 
serta penggunaan tool-tool lepas kurang 
efisien. Terutama kalau kita bekerja pada 
console yang tidak dapat disentuh oleh 
GNOME atau KDE. Untuk itu, kita bisa 
mempergunakan program client bawaan 
proyek Samba: smclient. 

Dengan smbclient, kita bisa melakukan 
banyak sekali hal. Mulai dari sekadar me- 
ngambil file sampai mengutak-atik file kita 
di server. Cara penggunaannya juga tidak 
terlalu susah. Di artikel ini, kita akan mem- 
bahas bagaimana kita bekerja dengan Samba 
server menggunakan smbclient. Beberapa 
tip penggunaan juga akan dibahas. 


Penggunaan smbdient 

Otentikasi 

Ketika menggunakan smbclient, Anda di- 
ibaratkan telah login ke dalam server Samba. 
Sama seperti ketika Anda login dari Win- 
dows ke domain tertentu. Oleh karena itu, 
Anda wajib terdaftar sebagai user di server 
Samba. Bagi pengguna Linux, untuk me- 


64 INFOLINUX 03/2005 








nambahkan account, bisa mempergunakan 
program smbpasswd. 

Untuk masuk ke dalam server, paling ti- 
dak Anda harus menyebutkan service yang 
ingin digunakan. Sebagai contoh: 

$ smbclient //192.168.0.50/pub 
Password: 

Domain-LNOPJ OS=[Unix] 
Server=[Samba 3.9. 2a-SUSEI 


Pada contoh tersebut, username akan 
diambil dari username aktif. Anda bisa juga 
menyebutkan username secara eksplisit se- 
perti contoh berikut: 

$ smbclient //192.168.0.50/pub 
-Unop 

Password: 

Domain=[NOP] OS=[Unix] 
server=[Samba 3.9.2a-SUSE] 


Bagi Anda yang ingin cepat dan tidak 
mau mengisikan password, berikan juga 
passwordAnda seperti contoh berikut: 

$ smbclient //192.168.0.5@/pub 






CS 
ENS amh 


> Ss 
ient. Dengan emana peng- 
j rn 


-Unop%nopnop 
Domain=[NOP] OS=[Unix] 
Server=[Samba 3.0.2a-SUSE] 


_ m 


Apabila sukses, maka sebuah prompt 
samba (smb: \>) akan ditampilkan. Namun, 
apabila Anda menjumpai pesan kesalahan 
NT_STATUS_LOGON_FAILURE, 
periksalah kembali kombinasi username 


maka 


dan password Anda. Sementara, apabila An- 
da menjumpai pesan kesalahan NT_STA- 
TUS BAD NETWORK NAME, periksalah 
alamat server dan share yang diakses. 

Di prompt ini, Anda bisa memberikan 
perintah ala ftp. Pembahasan beberapa pe- 
rintah yang berguna akan dilakukan setelah 
ini. 


Otentikasi menggunakan authfile 

Menuliskan informasi username dan pass- 
word pada saat menjalankan smbclient me- 
mang dapat membuat Anda login dengan 
cepat. Namun, tentu saja hal ini akan seka- 
ligus memicu terjadinya masalah keamanan. 


& mc - /home/DATA/NOP/home/apple.tar.gz#utar/OS/Apple/APPLE RELATED/APPLE HI - Shell No. 3 - Konsole p 3 | 





Session Edit View Bookmarks Settings Help 


nop@linux:/home/DATA/NOP/home» smbclient 7/192.168.0.50/pub -Unopxnopnop 


Domain-INOP1 OS=(Unix] Server=[Samba 3.0.Za-SUSE1 


0 Sun Dec 12 20:35:14 2004 
Mon Dec 13 03:34:58 2004 
Tue Dec ? 21:27:15 2004 
Sun Nov 14 93:59:14 2004 


Multimedia 
apache include.conf A 15 


Sun Nov 14 19:39:34 2004 


0 
0 
0 
0 Wed Oct 2? 00:05:44 2004 
9 
6 Thu May 13 11:34:11 2004 


Intermezzo D 0 Sun Nov 14 19:29:31 2004 


54270 blocks of size 2097152. 5796 blocks available 


smb: \> fj 


@Shell 


Shell No.2 | @ Shell No. 3 








smbclient. 


www.infolinux.web.id 


: 


Berita | Ulasan | Adu Software | Utama | Bisnis | Apa Sih Sebenarnya... | Tutorial 





Cara yang paling mudah adalah dengan me- 
nampilkan tabel proses sistem (ps ax). In- 
formasi username dan password akan tam- 
pak di dalam tabel tersebut. Cara lain adalah 
ketika history command ditampilkan. 

Bagi Anda yang ingin login dengan cepat, 
tanpa memberikan informasi username dan 
password, bisa mempergunakan authfile 
(file otentikasi) yang berisikan informasi 
domain, username, dan password. Anda 
harus membuat hak akses file tersebut men- 
jadi hanya bisa dibaca dan ditulis oleh Anda 
sendiri. 

Berikut ini adalah contoh authfile de- 
ngan nama nop.cred: 


domain — NOP 
username -= nop 
password = nopnop 


Dengan menggunakan authfile tersebut, 
cara penggunaan smbclient akan menjadi 
sedikit berbeda: 

$ smbclient //192.168.0.5@/pub -A 
nop.cred 

Domain=[NOP] OS=[Unix] 
Server=[Samba 3.ø.2a-SUSE] 


Mempercepat transfer file 

Program smbclient juga dapat diperguna- 
kan untuk men-download dan meng-up- 
load file dari dan ke server Samba. Dalam 
meng-copy file, smbclient akan memesan 
buffer berukuran tertentu, yang secara de- 


fault adalah 65520 byte. Dalam kasus ter- 
tentu, ukuran buffer ini sudah mencukupi. 

Pada server Win9x, Anda dapat memper- 
cepat transfer file dengan mengubah ukuran 
buffer menjadi lebih kecil (sebagai contoh 
1200). Diyakini, cara seperti ini mampu 
mempercepat, walaupun dalam beberapa 
kasus atau konfigurasi tidak akan banyak 
membantu. 

Untuk mengubah ukuran buffer, Anda 
akan mempergunakan opsi -b seperti con- 
toh berikut ini: 

$ smbclient //192.168.80.59/pub 
-Unop4xnopnop -b1209 


Membuat arsip 

Menggunakan smbclient, Anda juga bisa 
sekaligus membuat back-up untuk semua 
file-file Anda dengan sekali perintah. Meng- 
gunakan authfile, Anda dapat membuat 
perintah ini dijalankan sebagai cronjob un- 
tuk backup rutin. 

Format backup yang digunakan adalah 
format tar. Smbclient mendukung opsi tar 
untuk membuat arsip dan mengekstrak ar- 
sip. Dengan cara seperti ini, selain backup, 
kita juga dapat melakukan restore. 

Berikut ini adalah contoh sederhana un- 
tuk membackup direktori OS/Apple relatif 
terhadap share //192.168.0.50/pub. 

$ smbclient //192.168.0.50/pub 
-Unop%Znopnop -N -Tc apple.tar 
OS/Apple 


& mc - /home/DATA/NOP/home/apple.tar.gz#utar/OS/Apple/APPLE_RELATED/APPLE Hi - Shell No. 3 Konsole 


13975 ( 3411.9 kb/s) \OS\Apple\APPLE_RELATED\APPLE_HISTORY\1. html 


20510 ( 2503. 
12378 ( 1343. 
15980 ( 3121. 


17339 ( 3386. 
14145 ( 1726. 
17541 ( 2447. 


? kb/s) NOSWppleNAPPLE RELATEDNAPPLE HISTORYN2 . htm] 
1 kb/s) NOSNAppleNAPPLE RELATEDNAPPLE HISTORYN3.html 
1 kb/s) NOSWAppleNAPPLE RELATEDNAPPLE HISTORYN4 .html 
16376 ( 1142.3 kb/s) NOSNAppleNAPPLE RELATEDNAPPLE HISTORYNS.html 
5 kb/s) \OS\Apple\APPLE_RELATEDNAPPLE_HISTORYN6 . html 
? kb/s) NOSNAppleNAPPLE RELATEDNAPPLE HISTORYN? . html 
1 kb/s) NOSNWppleNAPPLE RELATEDNAPPLE HISTORYN8.html 


13670 785.3 kb/s) NOSWppleNAPPLE RELATEDNAPPLE HISTORYN9I.html 
directory NOSNippleNAPPLE RELATEDNAPPLE HISTORYN3 files“ 
2741 ( 1338.4 kb/s) \OS\Apple\APPLE_RELATEDNAPPLE_HISTORYN3_files\styleswitch. js 


14155 ( 3455.8 kb/s) NOSWppleNAPPLE RELATEDNAPPLE HISTORYN3 filesNbasic.css 


438 213.9 kb/s) NOSNAppleNAPPLE RELATEDNAPPLE HISTORYN3 


filesNold.css 


4068 ( 1324.2 kb/s) NOSWppleNAPPLE RELATEDNAPPLE HISTORYN3 files“t systeml.gif 

12? 62.0 kb/s) NOSNAppleNAPPLE RELATEDNAPPLE HISTORYN3 filesNnull.css 

266 129.9 kb/s) NOSWAppleNAPPLE RELATEDNAPPLE HISTORYN3 filesNbasic-print.css 
14175 ( 1730.3 kb/s) \OS\Apple\APPLE_RELATED\APPLE_HISTORY\10 . html 

directory \OS\Apple\APPLE_RELATEDNAPPLE_HISTORYN\10_files\ 

2741 ( 1338.4 kb/s) \OS\Apple\APPLE_RELATEDNAPPLE_HISTORY\10_files\stylesuitch. js 
14155 ( 3455.8 kb/s) NOSWpplevAPPLE RELATEDNAPPLE HISTORYN10 filesNbasic.css 
18275 ( 1372.8 kb/s) NOSWpplevAPPLE RELATEDNAPPLE HISTORYN10 filesNt osx-tl.gif 


4621 902.5 kb/s) NOSWpplevAPPLE RELATEDNAPPLE HISTORYN10 


files\t_osxbeta. jpg 


438 213.9 kb/s) \OS\Apple\APPLE_RELATEDNAPPLE_HISTORYN\10_files\old.css 
12? 62.0 kb/s) NOSNAppleNAPPLE RELATEDNAPPLE HISTORYN10 filesNnull.css 
266 129.9 kb/s) NOSNWApplevAPPLE RELATEDNAPPLE HISTORYN10 filesNbasic-print.css 
directory NOSNAppleNAPPLE RELATEDNAPPLE HISTORYN4 files“ 
2741 -4 kb/s) \NOS\Apple\APPLE_RELATED\APPLE_HISTORY\4_files\styleswitch. js 


14155 
4024 
1386 


3066 
12? 
266 
tar: dumped 140 files and directories 
Total bytes written: 927232 
59.97 
nop@ 1 inux:/home/DATA/NOP/home> ff 


@Shell | Shell No.2 | ill Shell No. 3 





kb/s) \NOS\Apple\NAPPLE_RELATED\NAPPLE_HISTORY\4_f i les\basic.css 
kb/s) \NOS\Apple\APPLE_RELATEDNAPPLE_HISTORY\4_files\t_gsos.gif 
kb/s) NOSNAppleNAPPLE RELATEDNAPPLE HISTORYN4 


files\t_aux.gif 


1 kb/s) \NOS\Apple\APPLE_RELATEDNAPPLE_HISTORY\4_files\t_system6.gif 
kb/s) \NOS\Apple\APPLE_RELATEDNAPPLE_HISTORYN\4_files\null.css 
kb/s) \OS\Apple\APPLE_RELATED\NAPPLE_HISTORY\4_files\basic-print.css 


8 
8 
8 
438 .9 kb/s) NOSWippleNAPPLE RELATEDNAPPLE HISTORYN4 filesNold.css 
.9 
:9 





membuat arsip. 


www.infolinux.web.id 





smbclient 








Open Source: 


GudangLinux 


freedom forever 
nttp://www.gudanglinux.com 


Linux 


Linux 


Linux 


Linux 


Linux 


Linux 





GLX OpenShop”" 


ITCenter Kuningan 
Lower Ground B1-21 


Jl. Prof. Dr. Satrio 
Jakarta 12940 
Ph. 021-5793-4060 
Fax 021-5793-5557 
info@gudanglinux.net 


INFOLINUX 03/2005 65 





smbclient 


Berita | Ulasan | Adu Software | Utama | Bisnis | Apa Sih Sebenarnya... | Tutorial 








directory \OS\Apple\ 
directory \OS\Apple\ 
APPLE RELATEDN 


tar: dumped 149 files and 
directories 
Total bytes written: 927232 


Dengan menggunakan program gzip, 
kita dapat langsung sekaligus membuat ar- 
sip tar.gz. Berikut ini adalah contoh perin- 
tahnya: 

$ smbclient //192.168.8.58/pub 
-Unop%Znopnop -N -Tc - OS/Apple | 
gzip -v9 > apple. tar.gz 


Pembuatan arsip ini selanjutnya masih 
bisa diatur dengan pemberian opsi tertentu 
pada smbclient. Anda juga dapat memper- 
gunakan regular expression untuk menentu- 
kan file mana saja yang akan diarsip. 


Perintah shell smbclient 
Setelah otentikasi selesai, Anda dapat segera 
bekerja pada shell smbclient: 


$ smbclient //192.168.0.5@/pub 
-Unop%nopnop 

Domain=[NOP] OS=[Unix] 
Server=[Samba 3.@.2a-SUSE] 
smb: \> 


Di shell ini, Anda bisa memberikan ber- 
bagai perintah. Untuk menampilkan daftar 
perintah tersedia, berikan perintah ?. 

smb: N>? 


1 altname archive 
blocksize cancel 

cd chmod chown 
del dir 

du exit get 
hardlink help 

history led link 
lowercase Is 

mask md mget 
mkdir more 

mput newer open 
print printmode 

prompt put pwd 

q queue 

quit rd recurse 
reget rename 

reput rm rmdir 


66 INFOLINUX 03/2005 









Domain=[NOP] 0S=[Unix] Server=[Samba 3.0.2a-SUSE] 


? altname archive blocksize 
cd chmod choun del 


du exit get hard] ink 
history lcd link lowercase 
mask md nget mkdir 
mput newer open print 
prompt put pud q 

quit rd recurse reget 
reput rm rmdir setmode 
tar tarmode trans late vuid 


smb: \> ? recurse 
HELP recurse: 
toggle directory recursion for mget and mput 


smb: \> ? reput 
HELP reput: 


nop@1linux:/home/DATA/NOP/home> smbclient 7/192.168.0.50/pub -Unopxnopnop 


cancel 


printmode 
queue 
rename 
symlink 


<local name> [remote name] put a file restarting at end of remote file 


smb: \> ? rm 
HELP rm: 
<mask> delete all matching files 


smb: \> ? translate 
HELP translate: 
toggle text translation for printing 


smb: \> J 


@Shell | @Shell No.2 | č) Shell No. 3 





mencari bantuan di shell smbclient. 


setmode symlink 
tar tarmode translate 
vuid logon 


Men-download file 
Untuk mendownload file, Anda bisa mem- 
pergunakan perintah get ataupun mget. Se- 
bagai contoh: 

smb: \> get filel 


Meng-upload file 
Untuk meng-upload file ke server, Anda 
bisa mempergunakan perintah put ataupun 
mput. Sebelum mengupload, Anda juga 
bisa mengubah direktori lokal aktif dengan 
perintah Icd. Contoh berikut ini akan meng- 
upload file /tmp/file2 ke server: 

smb: N- Ted /tmp 

smb: \> put filez 


Rekursif 

Pada saat meng-upload ataupun men- 
download file, secara default, file yang akan 
diambil atau diletakkan hanyalah file tung- 
gal. Untuk meng-upload atau men-down- 
load tree atau direktori, aktifkan flag recur- 
sif dengan perintah toggle recurse. 


format filename 8.3 

Saat ini, long file name sudah merupakan hal 
yang wajar. Namun, bagi Anda yang harus 
bekerja dengan format 8.3, Anda bisa mem- 


www.infolinux.web.id 


«> | 


beritahu smbclient untuk menampilkan for- 
mat 8.3 dari suatu nama file. Sebagai contoh: 
smb: \> altname file dengan 
nama file panjang 


Konversi nama file ke lowercase 

Sistem MS DOS umumnya menggunakan 
huruf kapital sebagai nama file. Sementara, 
di UNIX, umumnya, nama file dituliskan 
dalam huruf kecil. Pada saat men-down- 
load file dengan perintah get, Anda bisa 
langsung meminta kepada smbclient untuk 
mengubah nama file menjadi lowercase. 
Caranya, setlah terlebih dahulu flag lower- 
case menjadi ON (toggle). 

Demikianlah beberapa pembahasan 
kita mengenai program smbclient. Harus 
diakui, walaupun kecil, program ini bisa 
sangat membantu dalam mengotomatisasi 
transfer file ke dalam jaringan besar. Bisa 
Anda bayangkan kalau harus meng-copy- 
kan beberapa file sekaligus ke dalam 1000 
komputer mempergunakan cara manual? 
Dengan smbclient, hal ini bisa dilakukan 
dengan mudah dan praktis. 

Bagi Anda yang sering bekerja dengan 
bantuan shell script, program ini mutlak 
Anda perlukan ketika Anda bekerja dengan 
jaringan server samba. Anda bahkan bisa 
membangun front end sederhana untuk 
smbclient mempergunakan program zenity 
ataupun gdialog. Selamat mencoba! A 
Noprianto (noprianto@infolinux.co.id) 











OpenLDAP 


Berita | Ulasan | Adu Software | Utama | Bisnis | Apa Sih Sebenarnya... | Tutorial 











Otentifikasi Menggunakan 
Directory Service OpenLDAP 



































































































































puler di berbagai platform. Kita akan membahas contoh penggunaan directory<service — 
OpenLDAP sebagai back end untuk otentifikasi sistem. 


alau dipikir-pikir, saat ini peng- 
Kk guna komputer sebenarnya cukup 
kerepotan juga. Terutama dalam 
soal mengingat password. Mulai dari masuk 
komputer, seseorang harus mengingat pass- 
word account sistemnya. Setelah itu, peng- 
guna mungkin akan mengawali rutinitas 
satu hari ini dengan memeriksa daftar tugas 
dan pesan yang tersimpan dalam aplikasi 
ERP yang digunakan oleh perusahaan. Un- 
tuk masuk ke sistem ERP tersebut, pengguna 
tersebut juga harus mengisikan password. 

Belum lagi ketika ada waktu senggang 
dan pengguna tersebut ingin berkomunikasi 
dengan Yahoo! Messenger, password kem- 
bali harus dimasukkan. Atau ketika ingin 
memeriksa rekening memanfaatkan Internet 
banking. Atau menggunakan webmail. Atau 
mem-posting pesan di forum. Atau mencari 
teman di Friendster, dan lain-lain. Pada ak- 
hirnya, semakin banyak servis yang diguna- 
kan, semakin banyak pula password yang ha- 
rus diingat. Hal ini memiliki efek yang cukup 
mengerikan. Sebagian besar user kemudian 
dapat saja menempelkan kombinasi user- 
name dan password-nya di layar komputer. 
Bahwa tindakan tersebut pada akhirnya 
dapat menyebabkan masalah keamanan, kita 
tidak dapat menyalahkan user tersebut. 

Di dalam sistem komputer saja, di luar 
semua servis yang kita bicarakan tersebut, 
password banyak sekali kita temukan. Ac- 
count sistem, database sistem, account 
sistem tambahan (seperti terkoneksi ke ja- 
ringan windows atau UNIX lain), messeng- 
ing sistem, back-up server, ERP, dan lain 
sebagainya. Minta ampun. 

Yang paling kerepotan, ada kalanya 
sistem otentikasi pada suatu sistem tidak 


68 INFOLINUX 03/2005 


dapat bekerja. Dan oleh karena itu, kita 
pun tidak dapat memasuki sistem tersebut. 
Belum lagi, terlalu banyak username dan 
password yang harus dikelola oleh admin. 
Masalah-masalah tambahan seperti susah- 
nya melakukan pengubahan password atau 
sinkronisasi password akan timbul. Belum 
lagi ditambah dengan ilustrasi sebelumnya, 
bahwa user akan sangat kerepotan. 

Oleh sebab sudah 
pendekatan single sign on (SSO) dilakukan 


itu, sejak lama 
pada berbagai sistem. Untuk melakukan 
SSO, kita akan membutuhkan sebuah sistem 
yang khusus menyimpan informasi login 
dan servis, beserta atribut tambahan seperti 
group dan lain sebagainya. Sistem tersebut 
biasanya memanfaatkan directory service. 

Directory service adalah hal yang luar 
biasa. Kita mengenal berbagai protokol 
dan implementasi akan hal tersebut. Ber- 
bagai vendor juga tidak mau kalah dengan 
directory service mereka. Novell sempat 
sangat terkenal dengan NDSnya, Microsoft 
berusaha mencaplok pasar Novell dengan 
Active Directorynya, dan komunitas yang 
sibuk berteriak dengan OpenLDAP-nya. 

Secara sederhana, suatu directory ser- 
vice atau directory server, umumnya adalah 
suatu database system sederhana yang 
menekankan pada layanan direktori. Me- 
nyimpan berbagai informasi sesuai dengan 
servis yang didukung. Sangat menekankan 
pada performa read daripada write. 

Sistem ini dikenali terpisah dari konsep 
database relational atau Object Oriented 
pada umumnya, dan kita seharusnya juga 
tidak beranggapan bahwa directory service 
dapat digunakan sekalian untuk menyim- 
pan data dan berfungsi sebagai database 


www.infolinux.web.id 


relational. 

Di Linux, directory service yang populer 
adalah OpenLDAP. LDAP adalah singkatan 
dari Lightweigh Directory Access Protocol. 
Artinya, protokol kelas ringan untuk akses 
pada directory service. Dengan meman- 
faatkan OpenLDAP, kita dapat menyimpan 
informasi login sistem user ke LDAP server. 
Kita dapat juga menyimpan informasi login 
email user, samba, jabber, sguid, database 
seperti PostgreSOL, dan lain sebagainya. 
Semua servis tersebut umumnya mendefi- 
nisikan apa yang diperlukan ke dalam se- 
buah atau lebih skema. Sebagai contoh, ske- 
ma untuk login ke sistem akan membutuh- 
kan username, password, uid, gid, shell, dan 
lain sebagainya. Setiap service umumnya 
berbeda. Namun, untuk hampir sebagian 
besar service, kita dapat mempergunakan 
skema LDAP yang telah tersedia. 

Dengan pendekatan seperti ini, user 
hanya perlu mengingat satu user dan satu 
password untuk masuk ke semua service. 
Single sign on. 

Beberapa dari kita mungkin sempat ber- 
pikir bahwa cara ini memiliki single point 
of failure. Bagaimana kalau LDAP server 
mogok? Berarti, semua service bahkan tidak 
dapat digunakan oleh user. Ini lebih berba- 
haya daripada cara konvensional yang wa- 
laupun saah satu atau beberapa mogok, user 
masih bisa memanfaatkan servis lainnya. 

Untunglah. Kita mengenal adanya me- 
kanisme replikasi untuk LDAP server. Uru- 
san replikasi ini menjadi topik tersendiri 
yang menarik dan berada di luar cakupan 
artikel ini. 

Dalam tulisan kita kali ini, kita akan 
memfokuskan terlebih dahulu otentikasi 


Berita | Ulasan | Adu Software | Utama | Bisnis | Apa Sih Sebenarnya... | Tutorial 





untuk sistem. Harap diperhatikan, walau- 
pun otentikasi menggunakan LDAP ter- 
dengar ideal pada akhirnya, banyak kendala 
yang mungkin harus kita jumpai. Tidak 
semua servis peduli terhadap otentikasi 
dengan LDAP sebagai backend-nya. Banyak 
sekali yang hanya memanfaatkan sebuah file 
password. Beberapa waktu yang lalu, SAM- 
BA bahkan tidak official mendukung LDAP. 
Saat ini, tentu saja urusan ini sudah selesai. 
Tutorial ini mengasumsikan penggunaan 
distro SUSE 9.1 Namun, diusahakan pem- 
bahasan juga mencakup hal-hal yang tidak 
distro-dependent sehingga tetap bisa diikuti 
oleh pengguna distro lain. Tutorial ini tidak 
membahas OpenLDAP secara kompleks 
dan komplit, namun lebih bertujuan untuk 
memungkinkan otentikasi sistem. 


Instalasi paket yang diperlukan 
Pertama-tama, kita perlu menginstal be- 
berapa paket. Bukalah modul instalasi pro- 
gram YaST dan pilihlah paket openldap2. 
Anda juga mungkin ingin menginstal pa- 
ket yast2-ldap dan yast2-ldap-client. Paket 
openldap2-client umumnya telah terinstal 
untuk digunakan oleh berbagai paket lain. 
Apabila karena sesuatu hal paket ini belum 
terinstall, maka Anda mungkin ingin mengi- 
nstalnya juga. 

SUSE melakukan sedikit penyesuaian 
terhadap paket OpenLDAP. Oleh karena 
itu, bagi Anda yang pernah bekerja dengan 
OpenLDAP di distro lain, Anda mungkin 
akan merasakan beberapa perbedaan. 

Paket openldap2 ini telah berikan server 
Idap, replication daemon, skema-skema, 


®© YaST Control Center @ linux 


tool-tool administrasi, dan lain sebagainya. 

Setelah semua paket ini diinstal, maka 
kita telah siap melanjutkan ke langkah beri- 
kutnya. 


Konfigurasi OpenLDAP 

OpenLDAP menyimpan semua konfigu- 
rasinya ke dalam /etc/openldap. Di dalam 
direktori ini, paling tidak Anda akan mene- 
mukan dua file konfigurasi, yaitu Idap.conf 
dan slapd.conf. 

Harap diperhatikan, server untuk Open- 
LDAP dinamakan slapd, dan oleh karena itu, 
konfigurasi untuk server OpenLDAP adalah 
slapd.conf. Sementara, Idap.conf lebih meru- 
pakan konfigurasi global dan umum untuk 
Idap client. Anda bisa mengedit file ini un- 
tuk menyesuaikan pengaturan LDAP client. 
SUSE telah menyiapkan pengaturan client 
LDAP untuk penggunaan YaST. Anda bisa 
mengatur Idap.conf sesuai apa yang Anda 
isikan pada YaST. Pengaturan Idap.conf ini 
akan berguna untuk aplikasi yang tidak di- 
atur oleh YaST. 

Pertama-tama, kita akan mempergu- 
nakan YaST untuk konfigurasi LDAP Cli- 
ent. Kita memang belum mengatur LDAP 
server, namun, pemahaman LDAP dapat 
pula dimulai dengan memahami bagaimana 
cara terhubung ke server LDAP dan be- 
berapa istilah yang umum ditemukan pada 
penggunaan LDAP. Oleh karena itu, buka- 
lah YaST dan akseslah modul LDAP Client 
di Network Services|LDAP Client. Sebuah 
dialog akan ditampilkan. 

Pertama-tama, Anda harus memilih 
Use LDAP. Dan, setelah itu, isikanlah Base 








OpenLDAP 








DN pencarian server LDAP Anda. DN 
adalah singkatan dari Distinguished Name. 
Dalam tulisan ini, kita nantinya akan me- 
ngatur LDAP client dengan base DN adalah 
dc=company, dc=com. Kurang lebih, ini 
mewakili penulisan domain company.com. 

Setelah itu, isikanlah nama server LDAP 
Anda. Dalam tulisan ini, tentu saja namanya 
adalah 127.0.0.1. 

Hanya kedua hal tersebutlah yang perlu 
diatur untuk saat ini. Pembahasan mengenai 
automounter akan dibahas pada akhir ar- 
tikel. Sementara, opsi LDAP TLS/SSL adalah 
pilihan untuk berkomunikasi dengan server 
LDAP yang mendukung keamanan SSL. 
Dan, pilihan LDAP Version 2 adalah pilihan 
untuk berkomunikasi dengan LDAP versi 2. 
Saat ini, kita menggunakan versi 3 walaupun 
nama paketnya adalah openldap2. Memang 
cukup membingungkan. 

Dengan mengisi kedua hal ini, kita telah 
menentukan LDAP server yang digunakan 
adalah 127.0.0.1 dan pencarian akan dilaku- 
kan pada Base DN dc=company, dc=com. 

Selanjutnya, kliklah tombol Finish. Kita 
telah selesai dengan pengaturan client untuk 
saat ini. Kita akan melanjutkan pada konfi- 
gurasi server. Kembalilah ke /etc/openldap. 
Kita akan bersiap-siap untuk mengedit 
slapd.conf. 

Umumnya, Anda tidak perlu banyak 
mengutak-atik pengaturan bagian atas. Apa 
yang perlu Anda perhatikan adalah bagian 
bawah konfigurasi ini. Berikut ini adalah 


contoh milik penulis: 
database bdb 
checkpoint 1924 5 














Lah Software 
=F DHCP Server DNS Server 
= Hardware 


posts 
1 HTTP Server za Host Names 
ex System ee 
MRI nctwork Devi 
— bse M LDAP Client , 
vo Network Services 
E NFS Server a NIS Client 
Security and Users cusa 
$ k : (9 Network Services 
Misc NTP Client e i 
k - (inetd) 
na - 
KO ae 8 5 
CAM Remote Administration Routing 


- Mail Transfer Agent 
e 











© = @ ms ww aA an | hes ĝ, YaST2 


A 
me 
q + DNS and Host Name 
E Kerberos Client 
E NFS Client 
= 
a NIS Server 
DN. 
A Proxy 


| J SLP Browser 


Ii aa da | 22:56 












Distinguished Name of the 
search base ("base DN", such 
as dc=example,dc=com) in the 
first entry and the LDAP server 's 
address (e.g., 
Idap.example.com or 10.20.0.2) 


Here, your machine canbe set & 
up as an LDAP client to 
authenticate your users with an 
OpenLDAP server. Enter the 

in the secon d. Specify multiple 












© Do Not Use LDAP 
@ Use LDAP 


LDAP client 


LDAP base DN 








servers by separating their 









addresses with spaces. It must 
be possible to resolve the 
addresses without using LDAP. 





(de-company.dc-com 


Addresses of LDAP Servers 


127.0.0.1 





O LDAP TLS/SSL 


O LDAP Version 








Idap.example.com:379. 







Some LDAP servers support 
StartTLS [RFC2830]. If your 
server supports it and it is 
configured, activate LDAP 
TLS/SSL to encrypt your 
communication with the LDAP 
server. 






9/12/2004 









© © @ ts WwW 4 25 El openidaps “YaST2 <2 | We Om) 26 


O Start Automounter 


Advanced Configuration... 



























@ YaST Cont) &, YaST2 














YaST. 


Modul LDAP Client YaST. 


www.infolinux.web.id 


INFOLINUX 03/2005 69 





OpenLDAP 


Berita | Ulasan | Adu Software | Utama | Bisnis | Apa Sih Sebenarnya... | Tutorial 












n 


f | 
W N Nama Nah 





Session Edit View Bookmarks Settings Help 


& Shell - Konsole z lel x) 








t access to * 
by self write 





Users and Groups a Advanced Configuration 


# 

# by users read 

Ht by anonymous auth 
# 





File Server indicates that home 

directories of users are stored 

on this machine. Changing this 

-User and Group Settings 





value does not cause any direct 
action. It is only information for 
the YaST Users module, which 
can manage user home [x] Enable LDAP Users to Log In 
directories. 


O File Server (home directories are stored here) 





Group Member Attribute 





Set whether LDAP users are 


allowed to log in to this member 





machine. with Enable LDAP 


Users to Log In. -Access to LDAP Server 





Set the type of LDAP groups you Configuration Base DN 


access to dn="" by « read 
access to « 

tt by self write 

tt by users read 

Ht by anonymous auth 
# bdb database definitions 
database bdb 
checkpoint 1024 5 
cachesize 10000 





are using. The default value for 
Group Member Attribute is [ou=conf.dc=company.dc=com 
member. P 
Administrator DN 


suffix “dc-company, dc-com" 





Access to Server | cn=admin,de=company.de=com 


First, set Configuration Base 
DN. It is the base for storing 
your configuration data, which 








Configure User Managment Settings... 





# Mode 700 recommended. 





is saved on the LDAP server. 


To access the data stored on = 


the server, enter the Re 
as «> 





COB KANAN avec. ter 
ej : 2 openidaps * YaST2 <2 


Ii a Oia) | 22:56 


directory fvar/lib/ldap 
# Indices to maintain 



































# if no access controls are present, the default policy 
# allows anyone and everyone to read anything but restricts 
# updates to rootdn. (e.g., “access to * by « read") 


# 
# rootdn can always read and write EVERYTHING? 


EEHEHE HE AE HE AE HE AE HAE HE AE HE HE HE HE AE HE AE HE AE HEHE HA AA AH AE AH E AH HE AH HA AE HA AE HAAA AAAH A A AA HE A HA AA HA AE AA AH AE HAE HHAH HEHE HEHEHEHEHE HEHEHE 


ee ESE 38 SE SH SS 


rootdn “cn=admin,dc=company,dc=com” 

# Cleartext passwords, especially for the rootdn, should 

# be avoid. See slappassud(8) and slapd.conf(5) for details. 
# Use of strong authentication encouraged. 


secret 
rootpw tSSHAYPWy3IHg?FC?R5m-4 jWmAAnLg5yAbfkIx 
# The database directory MUST exist prior to running slapd AND 
# should only be accessible by the slapd and slap tools. 


index objectClass,uid,uidNumber,gidNumber,memberUid eq 
etc/openldap/slapd.conf lines 44-80/80 (END) 





» 


4 











Å Shell | 


9/12/2004 








ES i $ yo Tpi 1 @ Yast cont A Shell- Ko 7 1 22:57 
© TS y es Ww A - E] openldaps ™YaST2 (214 Hg dm 9/12/2004 








Advanced LDAP Client configuration. 


cachesize 10900 

suffix “dc=company ,dc=com” 
rootdn “cn=admin,dc=company, 
dc=com” 


# Cleartext passwords, 
especially for the rootdn, 
should 

# be avoid. See slappasswd(8) 
and slapd.conf(5) for details. 
# Use of strong authentication 
encouraged. 


#rootpw secret 
rootpw {SSHA}PWyY9IHq7FC7R 
5m++jWmAAnLg5yAbfk9x 


# The database directory MUST 
exist prior to running slapd AND 
# should only be accessible by 
the slapd and slap tools. 

# Mode 7øø recommended. 
directory /var/lib/ldap 

# Indices to maintain 

index objectClass,uid, 
uidNumber,gidNumber,memberUid eq 


Perhatikanlah bagian suffix, rootdn, 
rootpw, dan index. Untuk saat ini, rootdn 
dapat dianggap sebagai user admin untuk 
LDAP server kita. Sementara, rootpw adalah 
password untuk admin. Anda mungkin 
akan mempergunakan program slappasswd 
untuk menghasilkan password dalam ke- 
adaan terenkripsi. Password cleartext sangat 
tidak disarankan. 


Menjalankan service OpenLDAP 
Anda mungkin ingin menjalankan service 
Idap setiap kali booting. Oleh karena itu, 


70 INFOLINUX 03/2005 


Konfigurasi file slapd.conf. 


daftarkanlah service Idap ini dalam proses 
booting Anda. Bukalah YaST dan akseslah 
System|Runlevel Editor. Enable-kanlah servis 
Idap. Anda akan melihat pesan sukses apa- 
bila semuanya berjalan lancar. 

Kini, LDAP server Anda telah berjalan. 
Sekarang, kembalilah kepada modul LDAP 
Client YaST. Kliklah tombol Advanced 
Configuration. Sebuah dialog baru akan 
ditampilkan. Aktifkanlah pilihan Enable 
LDAP users to Log in. Dengan mengak- 
tifkan pilihan ini, Anda telah menyelesaikan 
banyak hal. Apabila Anda harus melakukan- 
nya secara manual, banyak hal yang perlu 
diatur. Banyak file konfigurasi yang perlu 
diatur. Terimakasih kepada YaST. 

Setelah itu, pilihlah juga mmber sebagai 
Group Member Attribute. Isikan juga Con- 
figuration Base DN, yang merupakan basis 
untuk menyimpan semua file konfigurasi di 
LDAP server Anda. Masukkanlah nilai yang 
masuk akal seperti: 

ou=conf, dc= company, dc=com. 


Pada bagian ini, ou merupakan singkatan 
dari organizational unit. Karena ini adalah 
kali pertama kita mengatur LDAP server, 
maka Configuration Base DN tersebut pasti 
tidak ditemukan di LDAP server. Kita perlu 
membuatnya terlebih dahulu. Buatlah se- 
buah file dengan isi sebagai berikut ini, dan 
simpan sebagai /etc/openldap/base. dif: 

dn: dc=company ,dc=com 
dc: company 
objectClass: top 
objectClass: domain 


www.infolinux.web.id 


dn: ou-conf ,dc-company,dc-com 
ou: con 

objectClass: top 

objectClass: OrganizationalUnit 


Kemudian, aktiflah di console di direk- 
tori /etc/openldap. Berikanlah perintah 
berikut ini: 

$ Idapadd -f base.Idif -x - 
Dcn=admin,dc=company,dc=com -W 


Masukkanlah password dan Anda akan 
melihat pembuatan DN ou=conf,dc=comp 
any,dc=com. Tutuplah console Anda, dan 
kembalilah ke modul YaST LDAP Client. 

Pada bagian Administrator DN, masuk- 
kanlah entri rootdn yang Anda spesifikasi- 
kan di slapd.conf. Setelah itu, kliklah tom- 
bol Next dan Finish. 


Pembuatan user 

Selanjutnya, urusan LDAP server untuk 
saat ini boleh diasumsikan beres. Kita akan 
membuat user yang akan disimpan dalam 
LDAP server. Jalankanlah modul Security 
and Users|Edit and Create Users. Sebuah 
dialog akan ditampilkan. 

Pada bagian kanan bawah, klik dan tahan- 
lah tombol Set Filter. Kemudian, pilihlah 
LDAP Users. Sebuah inputbox password 
akan ditampilkan. Masukkanlah password 
untuk admin LDAP Anda. 

Setelah itu, Anda bisa menambahkan 
user seperti biasa. Dalam contoh kali ini, pe- 
nulis akan membuat user nopldap. Setelah 
itu, Anda sudah bisa login menggunakan 
user tersebut seperti biasa. 


Berita | Ulasan | Adu Software | Utama 


| Bisnis | Apa Sih Sebenarnya... | Tutorial 





& Shell - Konsole 





Session Edit View Bookmarks Settings Help 





mop@linux:“home/DATA/NOP-home» Idapadd 
Add or modify entries from an LDAP server 


usage: Idapadd [options] 
The list of desired operations are read from stdin or from the file 
specified by "-f file". 
Add or modify options: 
-a add values (default) 
AN force all changes records to be used 
-S file urite skipped modifications to “file” 
Common options: 
se continuous operation mode (do not stop on errors) 
-d level set LDAP debugging level to “level 
-D binddn bind DN 
-e [t]<ctrl>[=<ctrlparam>] general controls (f indicates criticality) 
[tlassert=<filter> (an RFC 2254 Filter) 
[tlauthzid=<authzid>  ("dn:<dn>" or “u:<user>") 
Lt ImanageDSAIit 
Lt noop 
read operations from ‘file’ 
LDAP server 
LDAP Uniform Resource Indentifier(s) 
use SASL Interactive mode 
use Kerberos authentication 


=f file 
—h host 
-H URI 


like -k, but do only step 1 of the Kerberos bind 
enable Manage DSA IT control (-MM to make critical) 
show what would be done but don’t actually do it 

-0 props SASL security properties 

-p port port on LDAP server 

-P version procotol version (default: 3) 

-Q use SASL Quiet mode 

-R realm SASL realm 

-U authcid SASL authentication identity 

=Ú run in verbose mode (diagnostics to standard output) 

=y print version info (-UV only) 

-w passwd bind password (for simple authentication) 

-W prompt for bind password 

-X Simple authentication 





OpenLDAP 











Here, specify which system 


ua! Runlevel Editor: Services 








services should be started. 


Warning! The runlevel editor is 
an expert tool. Only change 


settings if you know what you are Service 


@ Simple Mode 












© Expert Mode 


Enabled Description 





start at system boot time. 


To change the behavior of 
runlevels and system services in 


detail, click Expert Mode. lh 


4 









i shell | 


= | yo asi 0 @ Yast cont A Shell- Kc 
© ay @ X] Wy 4 ya E] openldap.s  MYasT2 (214 












Ea 
ii 1 22:57 e pal e ms Ww A Ya TEJ ) @ Yast cont’ ue YasT2 [3} 7 | 22:58 
He Ika 9/12/2004 (3) ej 2 2 E] openidap.« He omy 9/12/2004 





Penggunaan Idapadd. 


Walaupun password disimpan di LDAP 
server, user tetap bisa mempergunakan pro- 
gram passwd untuk mengganti password- 
nya. Program passwd siap membantu Anda 
seperti contoh keluaran berikut: 

$ passwd 
Changing password for nopldap. 
Enter login(LDAP) password: 


Sampai di sini, authentication server 
menggunakan LDAP sebagai backend telah 
selesai kita set. 

Bagi Anda yang tidak menggunakan dis- 
tro SUSE, beberapa hal seperti pembuatan 
user akan menjadi hal yang tidak trivial. Oleh 
karena itu, Anda bisa memilih beberapa cara. 
Cara pertama adalah dengan cara manual 
menggunakan Idapadd dan file .Idif. Cara ini 
sangat tidak direkomendasikan. Cara kedua 
adalah mempergunakan program directory 
administrator. Program ini cukup populer 
dan berguna. Cara ketiga adalah dengan 
memanfaatkan berbagai tool pihak ketiga. 
Harap diperhatikan, beberapa tool seperti 
tool yang berjalan di web sepertinya begitu 
menjanjikan akan mempermudah. Sayang- 
nya, terkadang, instalasinya saja sudah mere- 
potkan dan membutuhkan banyak paket. 


LDAP + NFS 


Dengan LDAP, sebenarnya Anda juga bisa 
membuat sistem komputasi yang terintegra- 
si. Semua home user akan disimpan dalam 
sebuah server file tersendiri. File server ini 
juga nantinya akan terintegrasi untuk user 
yang juga menggunakan Windows. Jadi, 
semacam gudang file. Semua diletakkan di 


doing, otherwise your system gnump3d No Start the GNU MP3 Streaming Server 

might not function properly —" 
pania C o 
Activate starts the selected 

service and services that it FE 

depends on and enables them ta /etc/init.d/Idap start returned 0 (success): 

start at system boot time. Likewis | Starting 1dap-server..done 

Deactivate stops services that 

depend on a given service and 

the service itself and disables th: 





mdadmd 
microcode 


start the OpenLDAP2 Server 




























No mdadmd daemon monitoring MD devices 
No update the Intel CPU microcode 
No Start heartbeat HA services 

































Pengaturan runlevel. 


sini, dan, semuanya bahagia. 

Untuk sharing file sesuai budaya UNIX, 
kita akan mempergunakan NFS. User root 
akan kita squash sehingga sharing file men- 
jadi lebih aman. Kita kemudian mengek- 
sport home direktori di server dan client 
akan melakukan mounting di direktori yang 
dibedakan dari home user lokal. Sebagai 
contoh, apabila home user lokal di simpan 
pada /home, maka katakanlah apa yang kita 
mount dari NFS akan diletakkan pada /ne- 
thome. Setiap kali booting, maka NFS akan 
dimount secara read write ke /nethome. 

Authentication server LDAP disimpan 
pada server terpisah. Setelah user selesai login, 
maka dengan ID yang dimiliki, akan memi- 
liki hak yang sama dan mampu mengakses 
/nethome/<username> sesuai hak yang me- 
reka miliki. Tentu saja, pada saat pembuatan 
user, home directory user harus diset pada 
/nethome/<username>. Sebaiknya, di ser- 
ver, kita juga memiliki /nethome yang sebe- 
narnya. 

Bisa Anda bayangkan betapa serunya 
kondisi seperti ini apabila tercapai. Hal ini 
memang sekilas merupakan single point of 
failure. Namun, apabila kondisi penting ini 
bisa ditangani, maka selanjutnya, ke depan, 
kita akan lebih mudah mengatur file-file 
user. Penanganan agar risiko failure tidak 
fatal dapat melibatkan penggunaan backup 
system, replikasi home user, sinkronisasi 
oleh user, dan lain sebagainya. 

Bicara soal sinkronisasi, user mungkin 
ingin melakukan sinkronisasi semua file 
yang dimiliki. Atau, paling tidak, user bisa 
men-download semua file yang ada dalam 


www.infolinux.web.id 





home directory mereka di server ke dalam 
satu direktori lokal. Hal ini tentunya akan 
sangat berguna apabila terjadi kesalahan 
fatal yang menyebabkan downtime cukup 
lama. 


Service lain? 

Setelah sistem, barangkali Anda ingin perla- 
han-lahan menggunakan LDAP sebagai au- 
thentication backend untuk service lain. Sam- 
ba adalah yang paling menggiurkan. Dalam 
kasus SAMBA, SUSE 9.1 Pro agak sedikit 
kerepotan. Anda mungkin membutuhkan 
smbldap yang dibuat oleh idealx.org. 

Apache juga siap mempergunakan LDAP 
sebagai backend authentication. Dengan 
demikian, diharapkan kita bisa menyediakan 
service WebDAV yang lebih baik lagi. Sguid 
juga sangat mendukung penggunaan LDAP. 
Dan, apabila Anda mempergunakan Jab- 
ber, maka Anda akan dengan mudah dapat 
mempergunakan LDAP sebagai backend 
otentikasinya. 

Kali pertama penulis mencoba LDAP 
dalam asuhan seorang senior, teman dan 
partner bisnis penulis saat ini, rasa-rasanya 
kepala pusing sekali dan tidak mengerti 
selama berhari-hari. LDAP adalah sistem 
yang kompleks. Dan, memang wajar apa- 
bila pemahamannya lebih memerlukan 
waktu. Dan, huruf L sendiri sebenarnya su- 
dah menandakan bahwa LDAP sudah lebih 
sederhana dari directory service lain. 

Setelah mengetahui LDAP, percayalah, 
rasa pusing Anda akan hilang. Ini penulis 
dapatkan sendiri. A 
Noprianto (noprianto@infolinux.co.id) 


INFOLINUX 03/2005 7| 





WxWindows 


Berita | Ulasan | Adu Software | Utama | Bisnis | Apa Sih Sebenarnya... | Tutorial 








Pemrograman Multiplatform: - 
dengan WxWindows 


Bagian 1 dari 2 Artikel 


C++ adalah salah satu bahasa berorientasi objek yang matang dan telah digunakan dalam 
pembangunan banyak aplikasi skala besar. KDE adalah salah satu contoh yang baik. Saat 
ini, untuk membangun aplikasi GUI, kita bisa mempergunakan beberapa pustaka GUI yang 
terkenal, salah satunya adalah WxWindows atau untuk lebih singkatnya, wx. 


ercaya atau tidak, segala sesuatu yang 
Pier mudah atau lebih modern selalu 

memiliki efek samping yang terkadang 
cukup mahal. Mari kita tarik lebih spesifik ke 
dalam pengembangan aplikasi. Penulis telah 
menggunakan Python selama kurang lebih 
tiga tahun dan menemukan Python adalah 
bahasa pemrograman top yang luar biasa. 
Membuat segala sesuatu dapat dilakukan 
dengan mudah menggunakan Python. Apa- 
lagi dengan berbagai tipe data canggih di Py- 
thon, membangun aplikasi akan terasa jauh 
lebih mudah. 

Sebagai contoh, dengan panjang string 
yang secara teori tidak terbatas di Python, 
dan dilengkapi dengan pemrosesan string 
yang super mudah, membangun aplikasi 
yang berhubungan dengan text processing 
sama sekali bukan masalah. 

Sayangnya, untuk aplikasi yang lebih 
serius, penulis tidak berani menggunakan 
Python. Yang pertama adalah bahwa ke- 
mampuan python dalam menangani ap- 
likasi skala besar. Tidaklah bijak untuk 
menempatkan Python untuk membangun 
core sebuah aplikasi besar. Bagaimanapun, 
sistem kerja Python yang membaca baris de- 
mi baris dan semuanya dikerjakan oleh satu 
interpreter (seberapa canggih pun) dalam 
banyak kasus tidak cocok digunakan untuk 
membangun core aplikasi kompleks. 

Yang kedua adalah ukuran kecepatan. 
Python sangatlah lambat dan sangat pantas 
dipertandingkan dengan Java dalam soal 
kelambatan. Yang ini memang dibayar de- 
ngan kemudahan dan kecepatan pengem- 


72 INFOLINUX 03/2005 


bangan aplikasi. 

Yang ketiga adalah ukuran interpreter 
Python. Dalam sistem yang sensitif terhadap 
space, tidaklah bijak untuk menggunakan 
python. Interpreter Python, modul, dan se- 
gala pustaka yang diperlukan bisa berukur- 
an belasan sampai puluhan MB. Walaupun 
dengan melakukan kompilasi atau freezing 
sekalipun, ukuran executable tetap besar dan 
lambat. 

Sejak beberapa waktu yang lalu, penu- 
lis berusaha untuk melakukan pendekatan 
yang menurut penulis cukup arif, setidaknya 
bagi penulis sendiri. Ketika akan memba- 
ngun aplikasi yang potensial menjadi besar 
dan kompleks, penulis menggunakan C++ 
sebagai bahasa pemrograman untu menulis 
core aplikasi. 

Setelah core selesai, di masa depan, 
fleksibilitas akan ditambahkan kepada ap- 
likasi tersebut sehingga dapat bekerja secara 
modular. Dan, modul-modul dalam aplika- 
si tersebut akan ditulis dengan bahasa Py- 
thon. Dengan demikian, setidaknya, penu- 
lis mencoba untuk melakukan pendekatan 
kompromistis yang memiliki risiko paling 
rendah. Kalaupun menghadapi masalah 
space atau time, beberapa modul kritikal 
masih bisa ditulis dengan C++. Namun, 
sebisa mungkin, tidak semua modul ditulis 
dengan C++ karena akan menjadi sangat 
mahal. 

Harus disadari bahwa C++ adalah ba- 
hasa yang cukup tua. Dan, dalam beberapa 
hal, cukup ketinggalan zaman. Namun, 
kematangannya tidak diragukan lagi. Wa- 


www.infolinux.web.id 


laupun, semua keunggulan tersebut harus 
dibayarkan dengan segala kerumitan yang 
harus dihadapi oleh sang Developer. 

Di Linux, C++ mendapat perhatian yang 
sangat besar. Puluhan pustaka kelas tinggi 
siap digunakan. Pustaka GUI pun tidak ka- 
lah banyak. Salah satu pustaka GUI (sangat 
lengkap) yang populer adalah Ot. Kepopu- 
leran Ot terus bertambah dengan diguna- 
kannya Ot pada pembuatan KDE. 

Sayangnya, Ot memiliki satu kelemahan 
yang menurut penulis cukup mengganggu. 
Lisensinya. Untuk menulis program free 
software, Ot versi free memang bisa digu- 
nakan. Namun, ketika kita ingin menulis 
aplikasi proprietary (Ot versi free hanya bisa 
digunakan untuk menulis aplikasi free juga), 
kita harus membeli Ot versi bayarnya, yang 
versi enterprisenya berharga ribuan dollar. 
Walaupun hal ini bisa diselesaikan dengan 
membuat free software atau membeli Ot ver- 
si bayar, bagi penulis, ada satu keterbatasan 
yang menghadang, dan di masa depan, ke- 
terbatasan ini bisa menjadi lebih besar. 

Selain Ot, kita mengenal pula pustaka 
WxWindows, yang belum lama ini berubah 
menjadi wxWidgets karena Microsoft ke- 
beratan dengan penggunaan istilah Win- 
dows di dalam nama pustaka ini. Namun, 
karena istilah wxWindows telah digunakan 
cukup lama, banyak pengguna yang masih 
menggunakan istilah ini. Umumnya, agar 
lebih singkat, istilah wxWindows seringkali 
disebut menjadi wx saja. Lisensi wx sangat 
fleksibel sehingga kita dapat menulis aplika- 
si free ataupun proprietary menggunakan 


Berita | Ulasan | Adu Software | Utama | Bisnis | Apa Sih Sebenarnya... | Tutorial 





wx. Dan, itu sepenuhnya legal. 

Menggunakan wx, kita bisa membangun 
aplikasi GUI kelas tinggi. Wx sendiri pada 
kenyataannya tidak hanya mengkhususkan 
diri pada masalah GUI. Threading, Net- 
working, dan struktur-struktur data lain 
seperti penanganan string juga disertakan. 
Dengan demikian, menggunakan wx, kita 
bisa membangun aplikasi GUI mengguna- 
kan bahasa C++ dengan cara yang mudah, 
dan aplikasi kita nantinya dapat dikompilasi 
ulang di berbagai platform dengan berbagai 
kompiler yang tersedia. 

Salah satu keunggulan wx adalah dapat 
menerima berbagai macam kompiler, ter- 
masuk Borland C++, Microsoft Visual C++, 
Watcom C++, Metrowerks CodeWarrior, 
GNU C++, dan lain sebagainya. Bahkan, 
wx rela mengorbankan untuk tidak meng- 
gunakan template C++ karena banyak kom- 
piler yang tidak mendukung sistem tem- 
plate. Walau, di masa depan, penggunaan 
template akan terus didorong. 

Saat ini, pengembangan aplikasi berbasis 
GUI harus diperhatikan benar-benar karena 
perkembangan GUI tersebut berlangsung 
cepat. Dan, terkadang, banyak pula client 
yang ingin membangun semua aplikasinya 
berbasis web. Mungkin karena benar-benar 
butuh, mungkin karena ikut-ikutan. 

Dalam pengembangan aplikasi GUI, 
salah menulis kode saja, atau salah memilih 
pustaka saja, bisa-bisa kode-kode kita men- 
jadi ketinggalan zaman dan tidak dapat di- 
pergunakan kembali. 

Sebelum kita melangkah lebih jauh ke 
wx, kita perlu melihat apakah wx cocok 
untuk digunakan sebagai pustaka untuk 
membangun aplikasi yang Anda butuhkan. 
Pertama-tama, wx tidak selalu cocok untuk 
membangun setiap aplikasi. Apabila Anda 
membangun aplikasi yang sangat OLE in- 
tensive di Windows, maka penggunaan wx 
tidaklah tepat. Lebih baik menggunakan 
pendekatan Visual Basic. Yang kedua, apa- 
bila Anda ingin menulis daemon kelas 
tinggi dengan memanfaatkan sistem thread 
dan pustaka network yang dimiliki oleh wx. 
Untuk kebutuhan tersebut, Anda tidak per- 
lu menggunakan wx. 

Namun, apabila Anda ingin memba- 
ngun aplikasi GUI yang berjalan pada ber- 
bagai platform, maka wx cocok digunakan. 
Menggunakan wx, Anda bisa mempergu- 


nakan berbagai widget modern yang tidak 

kalah dengan implementasi bahasa lain. Se- 

bagai contoh, wx dilengkapi dengan pustaka 
wxGrid, yang bisa Anda pergunakan untuk 
membangun spreadsheet sendiri. 

Selain itu, wx juga dapat menghasilkan ap- 
likasi dengan look and feel native untuk setiap 
platform. Hal ini berarti, ketika aplikasi Anda 
dikompilasi dan dijalankan di Windows, ma- 
ka tampilannya akan mirip dengan aplikasi 
windows kebanyakan. Begitupun juga dengan 
Linux dan Mac. Pendekatan ini berbeda de- 
ngan Java dengan pustaka Swing-nya. 

Di Linux, sistem GUI wx diimplemen- 
tasikan dengan berbagai pustaka GUI lain. 
Kita mengenal implementasi wx untuk X11 
(wxX11), wx untuk Motif (wxMotif), wx 
untuk GTK (wxGTK, implementasi yang 
sangat matang, kita akan mempergunakan 
implementasi yang satu ini), wxNanox, dan 
lain sebagainya. 

Di Windows, sistem GUI wx diimple- 
mentasikan menjadi wxMSW (wx Micro- 
soft Windows). Di Mac, sistem GUI wx 
diimplementasikan menjadi wxMac. Semua 
implementasi sebisa mungkin mempergu- 
nakan pustaka level bawah yang kompatibel 
dengan sistem. 

Berikut ini adalah kesimpulan keuntun- 
gan yang dapatkan ketika menggunakan 
WX. 

1. Gratis. 

2. Kita dapat memiliki source code wx. 

3. tersedia dalam berbagai platform po- 
puler. 

4. Bekerja dengan sebagian besar kompiler 
C++ dan Python (binding untuk Python 
sangatlah matang). 

5. Datang dengan banyak contoh (bebera- 
pa contoh memang tidak dapat bekerja 
atau sudah ketinggalan zaman, namun 
tetap merupakan dasar yang baik sebagai 
contoh). 

6. Dokumentasi yang sangat lengkap (lebih 
dari 1500 halaman, siap cetak). Doku- 
mentasi untuk setiap kelas sangatlah jelas 
dan lengkap. 

7. Datang bersama tool Tex2RTF yang 
dapat digunakan untuk membangun 
sistem help canggih. 

8. Mudah digunakan dan berorientasi ob- 
jek 

9. Sistem event yang fleksibel. Yang satu ini 
memang perlu dipuji. Ketika menggu- 


www.infolinux.web.id 





WxWindows 





nakan Delphi misalnya, dengan mudah 
kita bisa mengasosiasikan event tertentu 
yang dikenakan pada suatu objek dengan 
fungsi event handling tertentu. Namun, 
perkembangan sistem event di Delphi 
juga terus mengalami perkembangan. 
Event handling bukan isu yang seder- 
hana di dalam pemrograman. Di penera- 
pan lain seperti GTK-, event handling 
benar-benar bukan masalah yang seder- 
hana. Dengan penggunaan event table di 
wx, event handling menjadi jauh lebih 
mudah untuk dilakukan. 

10.Dapat digunakan untuk membuat ap- 
likasi yang kayak grafik. 

11.Sistem layout yang canggih. Pada ke- 
nyataannya, tersedia banyak sistem lay- 
out yang ditawarkan. Mulai dari sistem 
kuno dengan sistem peletakan absolut, 
ataupun dengan sistem sizer yang fleksi- 
bel. 

12. Arsitektur Print/Preview dan Document/ 
View. 

13. Tersedia berbagai widget modern seperti 
tree control, notebook, toolbar (yang 
mendukung docking dan floating), grid, 
dan lain sebagainya. 

14.Dukungan MDI. 

15.Dapat digunakan untuk membangun 
DLL di Windows, atau shared object di 
Linux. 

16.Tersedia berbagai dialog siap pakai se- 
perti File dialog, color dialog, print dia- 
log dan lain sebagainya. Dan, yang jelas, 
cukup mudah digunakan. 

17.Dukungan clipboard di Windows. 

18.Dukungan sistem help yang canggih, ser- 
ta tersedia API untuk mengakses sistem 
help. 

19.Disertai dengan HTML engine. Tidak 
canggih-canggih sekali, namun cukup 
untuk digunakan. 

20.Dilengkapi dengan dialog editor (tersedia 
banyak sekali, mulai dari yang komersial 
sampai yang gratis) untuk membantu 
membangun sistem GUI berbasis XML. 
Fitur yang satu ini membuat penulis 
jatuh cinta setengah mati. Penggunaan- 
nya pun tidak sangat susah sekali. 

21.Dukungan pustaka jaringan. 

22.Mendukung pemrosesan image yang 
platform independen. 

23.Mendukung berbagai format gambar 
populer seperti BMP, PNG, JPEG, GIF, 


INFOLINUX 03/2005 73 





WxWindows 


Berita | Ulasan | Adu Software | Utama | Bisnis | Apa Sih Sebenarnya... | Tutorial 








XPM, PNM dan PCX. 
24.Datang dengan pustaka threading yang 
kuat. 


Harus diakui, membangun aplikasi GUI 
menggunakan C++ dan Python, walaupun 
sama-sama menggunakan pustaka Wx, jauh 
lebih cepat, mudah dan bersih menggu- 
nakan Python. Namun, sekali lagi, ada yang 
harus dibayar. 

Di dalam artikel ini, setelah memba- 
has hal-hal nonteknis, kita akan memasuki 
pembahasan-pembahasan mendasar pem- 
rograman GUI menggunakan wx. Mulai 
dari contoh yang dasar sekali, pembuatan 
makefile yang sederhana, sampai aplikasi 
yang lebih modern. 

Bagi Anda yang tidak menggunakan 
C++, setiap contoh akan dibahas dari pema- 
haman yang sangat mendasar. Tentunya, 
Anda perlu menguasai sintaks-sintaks dasar 
C dan C++ seperti deklarasi kelas, perulang- 
an, kondisi, pemahaman inheritance dan 
lain sebagainya. 


Paket yang dibutuhkan 

Umumnya, distro-distro desktop populer 
telah membungkus wx dengan widget set 
GTK (wxGTK) di dalam distronya (biasa- 
nya dengan nama wxGTK-xyz.rpm untuk 
distro berbasis RPM). Apabila Anda bisa 
menjalankan audacity atau xchm misalnya, 
maka sudah pasti runtime wxGTK telah ter- 
instal di sistem. 

Namun, untuk membangun aplikasi, 
memiliki wxGTK terinstall saja tidak cukup. 
Anda akan membutuhkan header-header 
wxGTK 
pisah dalam paket wxGTK-devel. 


yang umumnya dipaketkan ter- 


Hello World 


Kita akan mulai dengan contoh yang sangat 
sederhana, sebuah aplikasi yang datang de- 
ngan form kosong dengan title bar bertu- 
liskan Hello World. Title bar akan mengan- 
dung pula button-button kontrol window 
manager yang berfungsi. Sebagai tambahan, 
kita juga akan membuat status bar dengan 
dua bagian, di mana bagian pertama juga 
akan bertuliskan Hello World. 

Sebutlah aplikasi kita dengan nama hello- 
world. Di dalam pengembangan aplikasi 
kita ini, kita akan melibatkan sebuah file 
helloworld.cpp dan sebuah makefile dengan 


74 INFOLINUX 03/2005 


nama makefile.unx. Untuk saat ini, semua 
deklarasi kelas dan kode-kode disimpan 
dalam helloworld.cpp. 

Dalam membangun sebuah aplikasi wx, 
kita perlu menurunkan kelas utama ap- 
likasi kita dari kelas wxApp. Aplikasi kita, 
tidak perlu memiliki fungsi main() seperti 
aplikasi C biasa. Namun, kita perlu meng- 
override fungsi Onlnit () milik kelas utama 
aplikasi kita. Di dalam OnInit() inilah, kita 
membuat window, dan lain sebagainya. 

Aplikasi kita juga perlu mengguna- 
kan header <wx/wx.h>. Header ini telah 
menginclude sebagian besar header lain 
yang umum diperlukan. Dalam kebanyakan 
aplikasi, menggunakan header wx.h saja su- 
dah cukup. 

Selain kelas utama aplikasi, umumnya 
kita akan memiliki pula kelas untuk pena- 
nganan window utama aplikasi. Di sinilah 
kita menambahkan berbagai kontrol lain 
dan memroses event yang dikenakan pada 
setiap komponen window utama. 

Berikut ini adalah keseluruhan isi dari 
helloworld.cpp. Penjelasan akan dibahas 
setelahnya. 

#include <wx/wx.h> 
class wxHelloWorld : 
wxApp 
{ 
public; 

virtual bool On init): 


public 


jee 


` Hello World 





File 
#ifndef MainFrame_H 
#define MainFrame_H 





enum 

{ 
MENU_QUIT, 
MENU_ABOUT, 
MENU_OPEN 


} 


class wxMainFrame : public wxFrame 


public: 


wxMainFrame (const wxString &title, const wxPoint &pos, const wxSize &size); 


void OnQuit (wxCommandEvent &event); 
void OnAbout (wxCommandEvent &event); 
void OnOpen (wxCommandEvent &event); 


protected: 
DECLARE_EVENT_TABLE (); 


private: 
wxMenuBar *menubar; 
wxMenu *FileMenu; 
wxTextCtrl *textctrl; 

Ya 


#endif// MainFrame_H 


MainFrame.h | 4 


DECLARE APP (wxHelloWorld) 


class wxMainFrame : 
wxFrame 
{ 
public: 

wxMainFrame (const wxString 
&title, const wxPoint &pos, 
const wxSize &size); 
}; 
IMPLEMENT APP (wxHel loWorld) 
bool wxHelloWorld :: OnInit () 


{ 


public 


wxMainFrame *frame = new 
wxMainFrame (“Hello World”, 
wxPoint (58,58), wxSize 
(200,200)); 

SetTopWindow (frame): 

frame -> Show (TRUE); 

return TRUE; 
}; 
wxMainFrame :: wxMainFrame 
(const wxString &title, const 
wxPoint &pos, const wxSize 
&Size): 

wxFrame ( (wxFrame *) 

NULL; = 1; title, pos, size) 
{ 

CreateStatusBar (2); 

SetStatusText (“Hello 
World”); 


Ý: 








Hello World Application. 


www.infolinux.web.id 











WxWindows 


Berita | Ulasan | Adu Software | Utama | Bisnis | Apa Sih Sebenarnya... | Tutorial 








Kode tersebut sepenuhnya berfungsi. 
Berikut ini adalah penjelasan bagian-bagian 
dalam helloworld.cpp: 

@ Setiap aplikasi kita perlu menggunakan 
header wx.h. 

@ Pertama-tama, seperti yang telah dise- 
butkan sebelumnya, aplikasi kita akan 
memiliki sebuah kelas utama yang di- 
turunkan (secara public) dari kelas wx- 
App. 
class wxHelloWorld 
wXApp 
{ 

PUD Te: 
virtual bool Onlnit ©): 


sudi 


iar 


Kita sebut nama kelas utama kita dengan 
wxHelloWorld. Kelas ini akan meng- 
override fungsi Onlnit (), yang akan 
dibahas kemudian. 
@ Untuk window utama, kita perlu pula 
menurunkan sebuah kelas dari wx- 
Frame. 
class wxMainFrame : 
wxFrame 
{ 
public: 
wxMainFrame (const 
wxString &title, const 
wxPoint &pos, const wxSize 
&size); 


Y: 


public 


Kita sebut nama kelas window utama ki- 
ta sebagai wxMainFrame. Untuk saat ini, 
apa yang kita milki hanyalah constructor 
kelas kita. Di constructor inilah kita akan 
membuat status bar dan lain sebagainya. 
@ Di dalam fungsi Onlnit () kelas utama 
kita, wxHelloWorld :: OnlInit (), kita 
membuat instance baru dari wxMain- 
Frame yang kita miliki, memberikan title 
Hello World, mengubah ukuran, me- 
nampilkannya, serta meminta instance 
wxMainFrame kita sebagai window 
utama. Fungsi Onlnit () ini mengemba- 
likan nilai boolean. Apabila kode-kode di 
dalam fungsi ini gagal dikerjakan, maka 
aplikasi akan keluar. 
bool wxHelloWorld :: 


{ 


OnInit © 


wxMainFrame “frame 
= new wxMainFrame (“Hello 


76 INFOLINUX 03/2005 


World”, wxPoint (59,59), 

wxSize (200,200)): 
SetTopWindow (frame) ; 
frame -> Show (TRUE); 
return TRUE; 


ne 


@ Sementara, di dalam constructor wx- 
MainFrame kita, kita membuat sebuah 
status bar dengan dua bagian, dan menu- 
liskan Hello World pada bagian pertama. 

wxMainFrame :: wxMainFrame 
(const WXString &title, const 
wxPoint &pos, const wxSize 


&size): 
wxFrame ( (wxFrame 
NULL ST title, pos. 
size ) 
{ 


CreateStatusBar (2); 
SetStatusText (“Hello 
World”); 


ine 


Harap diperhatikan bahwa wxMain- 
Frame dalam deklarasinya diturunkan 
dari wxFrame. 

@ Aplikasi kita tidak memiliki fungsi 
main(), namun dengan bantuan macro 
seperti DECLARE APP (wxHelloWorld) 

IMPLEMENT APP (wxHello- 

World), apa yang dibutuhkan untuk 


dan 


menjadikan HelloWorld sebagai aplikasi 
telah dilakukan untuk kita. 


Apabila diperhatikan, kode kita cukup 
sederhana dan bisa dimengerti. Kali pertama 
penulis mempelajari wx, kesan yang didapat 
adalah kode wx sangatlah bersih dan mudah 
dimengerti, terutama dibandingkan dengan 
GTK+ secara native. 

Setelah helloworld.cpp, kita perlu mem- 
buat makefile agar kompilasi dapat dilaku- 
kan dengan mudah. Kita akan berikan nama 
makefile.unx untuk platform UNIX, dan 
makefile.msw untuk platform Microsoft. 
Untuk saat ini, kita hanya akan membahas 
makefile.unx. Berikut ini adalah keseluruh- 
an isi makefile.unx: 

CXX = $(shell wx-config --cxx) 
PROGRAM = helloworld 

OBJECTS = helloworld.o 

# implementation 


cOUF PIKES: 0 (G07 0) 


www.infolinux.web.id 


-Cpp Ole 
$(CXX) -c ‘wx-config -- 
cxxflags -o $@ $< 
all: $(PROGRAM) 
$( PROGRAM) : $(OBJECTS) 
$(CXX) -o $( PROGRAM) 
$(OBJECTS) “wx-config --libs' 
clean: 
rm -f *.0 $( PROGRAM) 


Makefile ini banyak mempergunakan 
program wx-config untuk membantu 
mendapatkan flag C++ dan library. Make- 
file kita ini memiliki beberapa tugas, yaitu 
make all untuk menghasilkan program 
(helloworld) dan make clean untuk mem- 
bersihkan program dan sampah kompilasi. 

Makefile ini bisa digunakan untuk ap- 
likasi kita yang lain. Apa yang perlu diubah 
umumnya hanya variabel PROGRAM dan 
OBJECTS. 

Setelah memiliki makefile, kita dapat 
mengompilasi helloworld.cpp dengan pe- 
rintah berikut ini: 

$ make -f makefile.unx 

g++ -c “wx-config --cxxflags -o 
helloworld.o helloworld.cpp 

g++ -o helloworld helloworld.o 
“wx-config -libs” 


Sekarang, Anda akan memiliki dua file 
tambahan: helloworld (aplikasi kita) dan 
helloworld.o (objek hasil kompilasi). Perha- 
tikanlah ukuran helloworld kita. Di sistem 
penulis, ukurannya sangatlah kecil, hanya 
sekitar 40 KB. 

Cobalah jalankan aplikasi kita. Sebuah 
form dengan status bar dan title bar ber- 
tuliskan Hello World akan ditampilkan. 
Tombol-tombol pada title bar telah ber- 
fungsi sepenuhnya. Hello World kita telah 
selesai. Aplikasi kita nantinya bisa diporting 
ke platform lain dengan modifikasi minimal 
(modifikasi minimal diperlukan karena kita 
tidak memberikan penanda tertentu untuk 
aplikasi yang siap langsung dikompilasi di 
platform lain). 

Bagaimana kesan Anda tentang wx 
setelah aplikasi minimal ini? Kode yang kita 
bahas belumlah siap digunakan. Di edisi 
mendatang, kita akan membahas cara pem- 
buatan kode yang lebih baik. Sampai bulan 
depan! Â 
Noprianto (noprianto@infolinux.co.id) 








Info Harga 





10/100 ETHERNET CARDS 

3COM 3C905B-FX(SC) Etherlink 100 PCI Fiber 

3COM 3C905CX-TX-M Fast EtherLink 10/100 PCI 

ALLIED TELESYN AT-2500TXL 10/100 Mbps UTP, 32 Bit PCI Fast Ethernet 
Adapter Card with Wake On LAN & ACPI 

CNET CN-FAST200WL PCl-bus 10/100Mbps NIC with Wake-On-LAN function US$ 8 
and cable(RealTek chipset) 

COMPEX RE-100ATX WOL Full Duplex Ethernet Card 10/100 Mbps, Wake On LAN, US$ 7 








Support Port Trunking 

DLINK DFE-530TX 1-port UTP 10/100Mbps Auto-sensing, 32-bit PCl-bus 2.2 US$ 10 
(Bus Master) PnP, 

LINKSYS LNE100TX EtherFast 10/100Mbps, UTP, 32-bit PCI, Autosensing, WOL US$ 10 
LINKSYS USB200M EtherFast 10/100 USB NIC US$ 35 
SMC 1244TX V.2 EZ Card, 1-port UTP 10/100Mbps, autosensing, 32-bit PCI, US$ 10 
full duplex, (boot ROM optional) 

SMC 1255TX EZ Card, 1-port UTP 10/100Mbps, autosensing, 32-bit PCI, US$ 12 
full duplex, Wake On Lan, PXE/RPL support, ACPI , DMI & WfM 2.0 compliant, 

(boot ROM optional) 

SMC 2206USB/ETH EZConnect 10/100 Fast Ethernet USB Adapter, US$ 43 
Hot Swappable, Remote power up support 

TRENDNET TE100-PCIWA 10/100Mbps Fast Ethernet PCI Adapter with WOL US$ 9 
TRENDNET TE100-PCIWN 10/100Mbps Fast Ethernet PCI Adapter, Realtec Chipset US$ 8 
INTEGRAL EN-9150TXL 10/100Base-TX Fast Ethernet NIC, UTP, “VIA” US$ 6 
INTEGRAL EN-9130TXL 10/100Base-TX Fast Ethernet NIC, UTP, “Realtek” US$ 8 


ROUTER & BRIDGES 


ALLIED TELESYN AT-MC601 / AT-MC602 10 MBPs Extended Ethernet Operation US$ 375 
over phone-grade, twisted-pair, wiring (CAT1, 2, 3) at distances up to 1.2Km or 

4,000 feet (Cable Not Included) 

CISCO 1721 10/100BaseT Modular Router with 2 WAN slots, US$ 1015 
32M Flash/64M DRAM 


CISCO 1751 10/100 Modular Router with 3 slots, IOS IP, 32Flash/64DRAM US$ 1495 
CISCO 1751-V 10/100 Modular Router with Voice,32Flash/96DRAM US$ 2120 
CISCO 1760 10/100 Modular Router with 4 slots,19-in Chassis,32Flash/64DRAM US$ 1595 
CISCO 1760-V 10/100 Modular Router with Voice IP,19-in Chassis, US$ 2205 


32Flash / 96DRAM 

CISCO 2611XM Dual 10/100 Ethernet Router with Cisco IOS IP, 32Flash/128DRAM US$ 2120 
CISCO 2621XM Mid Performance Dual 10/100 Ethernet Router with Cisco IOS IP, US$ 2630 
32Flash / 128DRAM 


CISCO 2650XM High Performance 10/100 Modular Router with Cisco IOS IP, US$ 2800 
32Flash / 256DRAM 
CISCO 2651XM-V CISCO2651XM, AIM-VOICE-30, IOS IP Voice 12.3(4)T, US$ 5095 
32Flash / 256DRAM 


CISCO 3725 3700 Series, 2-Slot, 2 FE, Multiservice Router 32Flash /256DRAM US$ 7225 
CISCO 3745 3700 Series, 4-Slot, Dual FE, Multiservice Router 32Flash / 256DRAM US$ 10200 
CISCO 801 ISDN/Ethernet Router, One 10BASE-T (RJ-45), US$ 679 
One ISDN BRI1 S/T (RJ-45 connector) 

CISCO 802 ISDN BRI/Ethernet Router, One 10BASE-T (RJ-45), US$ 679 
One ISDN BRI U (RJ-45 connector) 

DLINK DI-704P Express EtherNetwork 4 port UTP 10/100Mbps Auto-sensing, US$ 75 
1-port UTP for ADSL and Cable Modem Connection, 

Broadband Router Plus Print Server 

DLINK DI-804HV Express EtherNetwork 4 port UTP 10/100Mbps Auto-sensing, 
1-port UTP for ADSL and Cable Modem Connection, Broadband VPN Router 
LINKSYS BEFSR41W 10/100Mbps 4-Port Switch -1 10Mbps WAN Port DSL/ US$ 70 
Cable Router + Wireless Acces Point (Optional) 

LINKSYS BEFSR81 BroadBand Router, 8-port UTP, 10/100Mbps Switch LAN, US$ 114 
1-port WAN,10Mbps, DSL/Cable 


US$ 115 





LINKSYS BEFVP41 EtherFast Cable/DSL , 4-port UTP, 10/100Mbps Switch, VPN US$ 140 


LINKSYS RV082 VPN Router 2 port WAN 8 port RJ45, load balancing US$ 350 
INTEGRAL BR-6104K Broadband Router embeded with 4P 10/100M switch US$ 82 
INTEGRAL BR-6104P Broadband router w/4P 10/100M switch- one print port US$ 96 
INTEGRAL BR-6104WB 4 Port Wireless Broadband Router 11b US$ 158 
INTEGRAL AR-6024A Broadband Router, ADSL modem built-in, US$ 244 
with 4P 10/100M Switch 

INTEGRAL AR-6024WGA 802.119 Wireless Broadband Router, US$ 270 


ADSL modem built in w/ 4P 10/100M Switch 


10/100 MBPS SWITCH 


3COM 3C16470 SuperStack III Baseline 10/100 Switch 16port, Unmanaged US$ 169 
3COM 3016471 SuperStack III Baseline 10/100 Switch 24port, Unmanaged US$ 199 
3COM 3C16475A SuperStack III Baseline 10/100 Switch 24port + Gigabit 2port, US$ 385 


Unmanaged 

3COM 3C16476A SuperStack III Baseline 10/100 Switch 48port + Gigabit 2port, US$ 790 
Unmanaged 

3COM 3C16477A SuperStack III Baseline 10/100/1000 Switch 8 port US$ 350 
3COM 3C1670108 OfficeConnect Switch 8 port with Gigabit Uplink US$ 109 
3COM 3C17203 SuperStack III Switch 4400 24 port 10/100, Manageable (8 stack) US$ 1299 
3COM 3C17204 SuperStack 3 Switch 4400 48 port US$ 2499 
3COM 3C17300 SuperStack III Baseline 4226T 10/100 Switch 24port + US$ 490 
2 port 10/100/1000, Manageble, Autosensing 

3COM 3C17304 SuperStack III Switch 4228G 24 Port + 2x 10/100/1000 + US$ 580 
2 GBIC ports, Manageable 

ALLIED TELESYN AT-8024 24 port 10/100, Manageable, Stacking US$ 279 
ALLIED TELESYN AT-8024GB 24 port 10/100 + 2 x GBIC Slots , US$ 629 


Manageable, Stacking 
ALLIED TELESYN AT-8026T 24x 10/100TX, 2x1000BaseTX Enhanced Stacking US$ 499 


Managed Switch 

ALLIED TELESYN AT-FS708 8 Ports 10/100TX (RJ-45) Unmanaged US$ 59 
Fast Ethernet Switch 

ALLIED TELESYN AT-FS708LE 8 Ports 10/100TX (RJ-45) Unmanaged US$ 49 
Fast Ethernet Switch, Compact Size 

ALLIED TELESYN AT-FS709FC 8 Ports 10/100TX (RJ-45) & 1 Port 100FX US$ 249 
Fiber (SC) Uplink Unmanaged Switch 

CISCO WS-C2948G 48Ports 10/100TX(RJ45)+ 2 GBIC Slots, US$ 5095 
Layer 3 Switch Catalyst 

CISCO WS-C2950-12 12port, 10/100 Autosensing,Autonegotiating Catalyst Switch US$ 760 
CISCO WS-C2950-24 24 port, 10/100 Autosensing, Autonegotiating US$ 749 
Catalyst Switch 

CISCO WS-C2950C-24 24 Ports, 10/100Mbps With 2 100BASE-FX uplinks, US$ 1865 


Catalyst switch, Enhanced Image 

CISCO WS-C2950G-24-EI 24Ports 10/100Mbps, 2 GBIC slots, Enhanced Image US$ 2120 
CISCO WS-C2950SX-24 24 Ports 10/100Mbps with 2 1000BASE-SX ports, US$ 1525 
Standard Image only 

CISCO WS-C2950T-24 24 Ports 10/100Mbps with 2 10/100/1000BASE-T ports, US$ 1100 
Enchanced Image 

CISCO WS-C3750-24TS-S 10/100 Ports + 2 SFP Standard Multilayer Image US$ 3595 
COMPEX CGX-3224 24 Port 10/100 Mbps + 2 Port Gigabit/Fibre optic US$ 377 
module (optional) switch with Integrated Routing capabillity, 12 Gbps 

backplane capacity, Rack Mount 19”, Port Trunking, Port Based & Tagged VLAN 

COMPEX SAS 2224 24 Port 10 / 100 Mbps Switch with Power Button Interface, US$ 135 
VLAN, 4.8Gbps backplane capacity 

COMPEX SGX 3226 24 Port 10 / 100 + 2 Port 1000 Mbps switch with 
Integrated Routing capabillity for Broadband Internet Sharing 
COMPEX SXP-2224 WM 24 Port 10 / 100 Mbps Web-based Management Switch, US$ 273 
VLAN, Port Trungking, 6,4 Gbps backplane capacity, Multi Platform Management, 


US$ 585 





78 INFOLINUX 03/2005 


www.infolinux.web.id 














Optional Fibre Optic Module , Rack Mount 19” DLINK DGS-1008D/E 8 port 10/100/1000Base-T, Auto-sensing, Auto-MDI-X, US$ 157 
DLINK DES-1008D/E 8-port UTP, 10/100Mbps, Auto-sensing, Stand-alone, US$ 37 Stand-alone, Unmanaged, Desktop 
Unmanaged DLINK DGS-1016TL/E 16-port 10/100/1000Base-T, Auto-sensing, Auto-MDI-X, US$ 486 
DLINK DES-1016D/E 16-port UTP, 10/100Mbps, Auto-sensing, Stand-alone, US$ 83 Stand-alone, Unmanaged, 19” Rackmount 
Unmanaged DLINK DGS-1024TL/E 24-port 10/100/1000Base-T, Auto-sensing, Auto-MDI-X, US$ 693 
DLINK DES-1024 R+ 24-port UTP, 10/100Mbps, Auto-sensing, Stand-alone, US$ 167 Stand-alone, Unmanaged, 19” Rackmount 
Unmanaged LINKSYS SD2008 8-Port ,10/100/1000Mbps, Desktop, Gigabit US$ 163 
DLINK DES-1218R+ 16-port UTP, 10/100 Mbps, Auto-sensing, Stand-alone, US$ 405 LINKSYS SR2016 16-Port ,10/100/1000Mbps, Desktop, Gigabit US$ 377 
Unmanageable, support Gigabit module LINKSYS SR2024 24-Port ,10/100/1000Mbps, Desktop, Gigabit US$ 527 
LINKSYS EF3124 EtherFast® 3124, 24-Port 10/100 Ethernet Switch, US$ 140 INTEGRAL ES-5500P 5 Port GIGABIT switch US$ 141 
Autosensing (Module Optional) INTEGRAL ES-5800P 8 Port GIGABIT switch US$ 214 
LINKSYS EF4116 Etherfast Desktop 16 port, 10/100Mbps Switch US$ 87 INTEGRAL ES-5224RFM Management Gigabit switch, 2G(SC)+ 24P 10/100M 19” US$ 550 
LINKSYS EF4124 Etherfast Desktop 24 port, 10/100Mbps Switch US$ 133 
LINKSYS EZXS88W EtherFast, 8-port UTP, 10/100Mbps, Auto-sensing, US$ 60 
Unmanageable 3COM 3CRSHPW196 Airconnect 11Mbps Wireless LAN PCMCIA w/ XJack Antenna US$ 77 
LINKSYS SD208 EtherFast, 8-port UTP, 10/100Mbps, Auto-sensing, Rack-Mount, US$ 53 3COM 3CRSHPW796 Airconnect 11Mbps Wireless LAN PCMCIA US$ 53 
Unmanageable 3COM 3CRWE454G72 OfficeConnect Wireless 11g Access Point 54 Mbps US$ 135 
SMC EZ1016DT EZSwitch DT 10/100 - 16 port Non Managable US$ 99 3COM 3CRWE52196 3Com 11Mbps Wireless Cable/ DSL Gateway w/ 4 port switch US$ 107 
SMC EZ1024DT EZSwitch DT 10/100 - 24 port Non Managable US$ 179 3COM 3CRWE554G72 OfficeConnect Wireless 119 Cable/DSL Gateway 54 Mbps US$ 155 
SMC EZ1024FDT EZSwitch 10/100 FDT - 24 port (uses SMC-EZ108xxx modules) US$ 199 3COM 3CRWE825075A 3Com AP8250 802.11g Dual Slot Access Point US$ 553 
Non Managable AIRAYA Al108-1-050 Wireless IEEE 802.11a, Radio Bridge, 5.25 - 5.35GHz, US$ 4800 
SMC EZ108DT EZ Switch, 8-port UTP, 10/100Mbps, Full Duplex, US$ 69 Data Rate 108Mbps, Outdoor (2.5Mile or 4Km), Built-in 18.4dBi Panel Antenna 
IEEE 802.3x Flow Control , Power Supply built-in AIRAYA Al108-2-050 Wireless IEEE 802.11a, Radio Bridge, 5.25 - 5.35GHz, US$ 5100 
SMC EZ6505TX EZSwitch 5 ports 10/100 Mbps UTP, full duplex, Non Managable US$ 39 Data Rate 108Mbps, Outdoor (2.5Mile or 4Km), Female N-Type Antenna Connector 
INTEGRAL ES-3105P 5 Port 10/100Mbps Ethernet Switch US$ 22 AIRAYA Al108-3-050 Wireless IEEE 802.11a, Radio Bridge, 5.25 - 5.35GHz, US$ 6300 
INTEGRAL ES-3108P 8 Port 10/100Mbps Ethernet Switch US$ 24 Data Rate 108Mbps, Outdoor (5Mile or 8Km), integrated 23.9dBi antennas 
INTEGRAL ES-3116P 16 Port 10/100Mbps Ethernet Switch US$ 54 AIRAYA Al108-4 Wireless IEEE 802.11, Radio Bridge, 5.25 - 5.35GHz, US$ 1900 
INTEGRAL ES-3116RE+ 16 Port Ethernet Switch, Rackmount VLAN Smart Switches US$ 78 Data Rate 35Mbps, Outdoor 
INTEGRAL ES-3124RL 24 Port Ethernet Switch Rackmount US$ 132 AIRAYA AIR54X-AP Wireless IEEE 802.11a, Access Point, 5.25 - 5.35GHz, US$ 900 
Data Rate 54Mbps (72Mbps in Turbo mode), Indoor, 

FIBRE/GIGABIT SWITCH Data Encryption (40, 128 and 152bit WEP) 
3COM 3C16478 3Com Baseline(r) Switch 2816 , 16-port, 10/100/1000Mbps, US$ 595 COMPEX irdaNet iRE201 4Mbps Fast Infrared Interface, 100Base-TX, US$ 109 
unmanaged Web based & RS232 Serial Support 
3COM 3C16479 3Com Baseline(r) Switch 2824 , 24-port, 10/100/1000Mbps, US$ 895 COMPEX SKW811 Wireless Broadband, 11Mbps, 64bits or 128bits, US$ 192 
unmanaged 802.3u 100Base-TX, CSMA/CD 
3COM 3016485 3Com Baseline(r) Switch 2816-SFP Plus , 16-port, US$ 795 COMPEX WL-11B- Wireless LAN PCMCIA Adapter, 11 Mbps, US$ 49 
10/100/1000Mbps + 4 Slot SFP 64bits or 128bits transmission 
3COM 3C17700 Superstack 3 Switch 4900, 12x 100/1000baseT US$ 3290 COMPEX WLU-11A-E Wireless LAN USB Adapter, 11Mbps, US$ 50 
3COM 3017701 SuperStack 3 Switch 4924 (24x100/1000Base-T Port) US$ 4190 64bits or 128bits transmission 
3COM 3017702 Superstack 3 Switch 4900SX , 12x 100/1000baseSX US$ 5390 DLINK DI-624+/E Wireless IEEE 802.119, Access Point + Broadband Router, US$ 153 
3COM 3C17706 SuperStack 3 Switch 4950 12 ports 10/100/1000 Base T, US$ 6490 2.4GHz, Data Rate 88Mbps, Indoor 
6 ports 1000 Base SX, 6 GBIC Slots DLINK DI-724P+ 88”/54Mbps IEEE 802.119 Wireless Broadband Residential US$ 193 
3COM 3CR17500-91 SuperStack 3 Switch 3226, 24 port 10/100, US$ 610 Gateway with 4-port Switch with print server 
2 port Gigabit UTP or 2 port SFP DLINK DWL- 2000 AP+ Wireless IEEE 802.119, Access Point, 2.4GHz, US$ 153 
ALLIED TELESYN AT-GS916GB 16 port, 10/100/1000TX + 2 Gbic expansions, US$ 599 Data Rate 88Mbps, Indoor 
Unmanaged DLINK DWL-120+ Wireless IEEE802.11b, Wireless USB Adapter, 2,4 Ghz, US$ 75 
ALLIED TELESYN AT-GS924GB 24 ports, 10/100/1000TX + 2 Gbic expansions, US$ 729 Data Rate 22Mbps, Indoor, with built-in antenna 
Unmanaged SMC 2435W Wireless PC Card Turbo 11/22 Mbps US$ 85 
CISCO WS-C2950T-48-SI 48 Ports 10/100 Mbps and US$ 1996 SMC 2555W-AG Elite Connect Universal 2.4GHz/5GHz Wireless Access Point, US$ 585 
2 ports 10/100/1000BASE-T uplinks, Standard Image Support PoE 64/128/152-bit WEP encryption, IEEE 802.1x authentification 
CISCO WS-C2970G-24T-E 24 Ports 10/100/1000T Enhanced Image US$ 3196 access control with key rotation 
COMPEX DSG-1005 5 port of 10/100/1000 Mbps Desktop Switch Gigabyte, US$ 129 SMC 2602W v.3 EZConnect Wireless 11 Mbps 2.4 Ghz DSSS Wireless Ethernet US$ 75 
4K MAC address, 128Kb RAM, 1Gb backplane PCI Card 
COMPEX DSG-1008 8 port of 10/100/1000 Mbps Desktop Switch Gigabyte, US$ 145 SMC 2642W EZConnect Wireless 11Mbps 2.4GHz DSSS Wireless Ethernet US$ 120 
4K MAC address, 128Kb RAM, 1Gb backplane Compact Flash Card 
COMPEX GSC-2008WM 8 Port 10/100/1000 Mbps,Cable CAT 6, 8K Mac address, US$ 1077 INTEGRAL EW-7106PC Wireless LAN Cardbus 11M, 802.11b US$ 54 
Port Based VLAN & Tagged VLAN INTEGRAL EW-7117U Wireless USB mini Card 11M, 802.11b US$ 78 
COMPEX SGX - 3226 24 Port 10 / 100 + 2 Port 1000 Mbps switch with US$ 589 INTEGRAL EW-7126 Wireless PCI Card 11M, 802.11b US$ 78 
Inregrated Routing capabillityfor Broadband Internet Sharing, optional INTEGRAL EW-7205APS Wireless LAN Access Point 11M w/ 5 port swicth US$ 192 
Fibre Optic Module, Port Mirroring, 12 Gbps backplane capacity, Rack Mount 19”, INTEGRAL EW-7207APB Wireless LAN Access Point 11M w/802.1x, AP Clinet and US$ 158 
Port Trunking, 802,1p Priority Queuing, Port Based & Tagged VLAN, TKIP (Security Enhanced) 
SNMP & RMON, SNMP Managed Switch INTEGRAL EW-7206APB Wireless LAN Access Point 11M w/ AP Client and TKIP US$ 150 
COMPEX SXP-2226WM 24 Port 10 / 100 Mbps + 2 Port 1000 Mbps Gigabyte US$ 405 INTEGRAL EW-7206GAb Wireless LAN Gaming adapter 11M, 802.11b US$ 370 
Web Managed Switch, VLAN, Port Trunking 6,4 Gbps backplane capacity, INTEGRAL EW-75140 2.4GHz High Gain Antenna Kit, 14dBi Directional US$ 330 
Multi Platform Management, Optional Fibre Optic Module , Rack Mount 19” Panel Antenna 

www.infolinux.web.id INFOLINUX 03/2005 79 








Berita | Ulasan | Adu Software | Utama | Bisnis | Apa Sih Sebenarnya... | Tutorial 





Teka-Teki Linux 








EETOKMVELNIE 
OM ee Sa GG 
POEEOPODIEC V 
IC IEOJIOOET | 
EMACSTOMOCIT 
Es ee TOJI 
(OC | POPDN DK PE 
OEILTERECSEG 

EPIKSDGCIELO 
DELMI T IEEMEOO 
GD IMEIJODI IZ 
IEVZOETMEIEVYV 
AEDI IOOMIETE 
IMECVIMOMOF T 
I IMIT EOMTITCEGL 








BLUE RAY 


FERI 
mieri i Ai 


Berniat mendapatkan Keyboard Lighting Bluetech atau Key- 
board Teclado+Mouse lucu? Tersedia 5 buah Keyboard Light- JI. Jati Indah, Pangkalan Jati, Depok-16513 








O —mMOoO 
4om<0O€e 


OMAM—-MOMNNMsSsAO— 


inux 








Caranya: 


Di antara susunan huruf-huruf di samping 
tersembunyi beberapa nama text editor yang 
terdapat di dunia Linux. Pada contoh di samp- 
ing diperlihatkan ‘Kate’. Arah tulisan bisa 
berupa horizontal, vertikal, maupun diagonal, 
dengan arah membaca bisa dari kiri ke kanan, 
kanan ke kiri, atas ke bawah, atau bawah ke- 
atas. 





Anda tidak perlu mengungkap semua nama 
text editor yang tersedia di samping, Anda 
hanya perlu mengungkap 5 (lima) nama text 
editor saja. Kemudian kirimkan jawaban Anda 
melalui kartu pos ke Redaksi InfoLINUX, Jl. 
Kramat IV No. 11, Jakarta 10430. Jangan 
lupa agar menyertakan kupon Kuis InfoLl- 
NUX yang tercantum di halaman ini. Kartu 
pos Anda kami terima paling lambat tanggal 1 
April 2005 (cap pos). Kartu pos akan diundi 
dan nama pemenang kami umumkan di Info- 
LINUX No. 05/2005. 


Bagi para pemenang, harap mengonfirmasikan 
ke Sekretariat Redaksi /nfoLINUX melalui tele- 
pon (021) 315-3731 ext. 40. Pemenang yang 
tinggal di Jabotabek, harap mengambil lang- 
sung hadiahnya di Kantor Redaksi /nfoL/NUx, 
pada jam kerja (Senin s/d Jumat pukul 9.30 
s/d 16.30) dengan menyerahkan identitas diri. 
Bagi pemenang di luar Jabotabek, hadiah akan 
dikirim (ongkos pengiriman hadiah ditanggung 
pemenang). Hadiah yang tidak diklaim hingga 
dua bulan semenjak terbitnya edisi pengumu- 
man ini dinyatakan hangus. 








Pemenang Teka Teki Linux Edisi 01/2005: 
Hadiah USB Pen Profix 


Abdul Abas (Pemenang pertama) 


ing BlueTech untuk 5 pemenang pertama dan 5 buah Keyboard 


Teclado Multimedia+Mouse lucu untuk 5 pemenang kedua. 


Baca keterangannya pada kotak di samping. 


80  INFOLINUX 03/2005 





www.infolinux.web.id 


Hadiah USB Flash 


Ahmad Nurudin (Pemenang kedua) 
Jl. Menteng Jaya, Jakarta-10310 


EDISI MENDATANG 





InfoLINUX Bulan Depan 


Berita | Ulasan | Adu Software | Utama | Bisnis | Apa Sih Sebenarnya... | Tutorial 








Pemimpin Umum: Mario Alisjahbana 
Pemimpin Redaksi: Rusmanto Maryanto 
Redaktur Senior: Anton R. Pardede, 
Effendy Kho 

Redaktur Ahli: Budi Rahardjo, 

| Made Wiryana, Michael S. Sunggiardi 
Staf Redaksi: E. Wiryadi Salim 
Sidang Redaksi: Ahmad Suwandi, 
Arif Yuliardi, Bonifacius S. Ryanto, 
Khairuddin, Wisnu A. Prastyanto 
Kontributor: Noprianto 

Produksi: Renny Fitriastuti 
Sekretariat: Evawani Utami Putri 
Alamat: 

Jl. Kramat IV No. 11 Jakarta 10430 
Telepon: (021) 315-3731, 230-5318, 
316-2108 

Faksimili: (021) 315-3732 


TATA LETAK & DESAIN 
Abdul Gofur, Lely Yulaena, Ria Canseria 


IKLAN, PROMOSI & KERJA SAMA 
Manajer: Thomas Hendra Waskita 
Staf: Imam Ariyanto, Indran B. Sapto, 
Meladi Krisbiono 


SIRKULASI: Purwaluyo 

Alamat: 

Jl. Pulo Buaran III, F5-6 BPSP 

Kawasan Industri Pulogadung 

Jakarta 13930 

Telepon: (021) 4682-6816, 461-6779 
Faksimili: (021) 4682-6817 

Untuk berlangganan atau pemesanan edisi- 
edisi sebelumnya lihat halaman 81 


KEUANGAN: Deetje Monoarfa (Manajer) 
PENERBIT: PT InfoLinux Media Utama 


PENCETAK: PT Dian Rakyat, Jakarta 
Isi di luar tanggung jawab percetakan 


Semua tip yang ada di dalam majalah ini 
gunakan atas risiko Anda sendiri. Kami tidak 
bertanggung jawab atas kehilangan data 
atau kerusakan pada komputer, alat-alat, 
atau software yang Anda miliki ketika meng- 
gunakan tip atau saran. 

Linux merupakan trademark dari Linus 
Torvalds. Linux di sini adalah pemendekan 
dari GNU/Linux. 

Semua trademark lainnya merupakan hak 
masing-masing pemiliknya. 


82 INFOLINUX 03/2005 


Dapatkan Edisi 04/2005 


Back-up Data 


Dalam melakukan penyimpanan data di server atau 
di mana saja, penting untuk mempersiapkan sistem 
back-up data yang baik. 








ClarkConnect 
ClarkConnect dapat mengubah sebuah PC standard Anda menjadi 
sebuah firewall Internet, gateway Internet, dan server easy-to-use 
yang dedicated. 














H 
MEREK: 











1 
Sanne grs- Jonom SF O 921: 





E-mail Client 
Aplikasi e-mail client banyak tersedia secara gratis di Linux. Di edisi 
mendatang, kami akan membandingkan enam buah aplikasi e-mail 
client untuk Anda. 


Tutorial 
Memperlihatkan kepada Anda bagaimana langkah-langkah mem- 
buat sebuah hosting center dengan mudah dan cepat. 





Topik-topik pada edisi mendatang masih mungkin berubah. 


www.infolinux.web.id 


